KUMPULAN DO’A 


, => 
Tarjemah: 


vig Terfemah Kantor Dakwah dan 
nbingen Bagi Pendatang AL -Sulay 


i Kerpasama Do'wah, Bimbengun dan Penyulahan hag) Penduting. Alwutey 


O BOX 1419 RIYADH 11432 , K.S.A Tels, 2410018 Pex 2414486 « 232 
EMAIL : sulaySé@hotmail. com 


WPULA 


Dalam 
ALQURAN & HADITS 


SAID BIN AL! AL-QAHTHANI 


Terjemah: 


Divisi Terjemah Kantor Dakwah dan 
Bimbingan Bagi Pendatang Al-Sulay 


BD VEYV 6 hall LS YI y 8 geal (pi gleill isa () 


pda pS) Aide gl agd ball Aisa Aur gl 
bd y Oy gle GH ues « (piUaaill 

gle CH es J, Abad) 4 GUST LSS! yo alcall Guan 
Ba YEYV 6 val - | alas at 5 Oy 
aw. $ua Yer 

4a. — AVEV-V-Y : clea) 


(Apupi gal! AaLILy Jaill) 
Olga | ays! 9 4eaYt— 3 


\ VEYV/YV 4A YVAN oe io 


VEYV /YVAY 2 Eluyl ay 
M41 -4VEV-V-Y: choy 


Judul Asli: 
Hisnul-Muslim min Azkaril-Kitab was- 
Sunnah. 


Penyusun: 
Sa’id bin Ali bin Wahf al-Qahthani. 


Cetakan ke-29, 
Jumadal-Ula, 1424 H. 


Judul Terjemah: 
Kumpulan Doa Dalam Al-Quran dan 
Hadits. 


Penerjemah: 
Divisi Terjemah Kantor Dakwah dan 


Bimbingan bagi Pendatang, Al-Sulay, 
Saudi Arabia. 


Penerbit: 
Kantor Dakwah dan Bimbingan bagi 
Pendatang, Al-Sulay, Saudi Arabia. 


Cetakan Kedua, 
Rabi’ul-Tsant, 1427 H. 


<4> 


PRAKATA PENERBIT 


Segala puji hanya bagi Allah, 
semoga kita selalu mendapatkan 
bimbingan dan hidayah-Nya dalam 
kehidupan ini. Salawat dan salam 
kita sampaikan kepada Nabi 
Muhammad #, beserta keluarga, 
shahabat serta para pengikut 
setianya hingga hari kiamat. 


Berdoa adalah kebutuhan dasar 
seorang muslim dan_ sekaligus 
menjadi senjatanya. Maka menge- 
tahui doa-doa berdasarkan petun- 
juk Al-Quran dan Sunnah Rasulul- 
lah # juga menjadi penting 


<5> 


adanya, karena doa juga termasuk 
ibadah. 


Buku yang ada di hadapan 
pembaca ini merupakan buku 
yang cukup dikenal di kalangan 
kaum muslimin sehingga di negeri 
asainya (Saudi Arabia) buku ini 
telah berulang:- kali naik cetak. Hal 
tersebut karena di dalamnya 
terkandung doa-doa yang lengkap 
serta memiliki landasan rujukan 
yang jelas dari kitab-kitab yang 
mu tabar (valid). 

Semoga_ kehadiran buku _ ini 
dapat membantu kita untuk ber- 
doa sesuai tuntunan syariat dan 
terhindar dari praktek bid’ah atau 
bahkan syirik dalam hal berdoa. 


Penerbit 


<6> 


PENGANTAR PENYUSUN 


Sesungguhnya, segala puji bagi 
Allah Ta’ala. Kami memuji, mohon 
pertolongan dan ampunan kepada- 
Nya. Kami berlindung kepada Allah 
‘dari kejahatan dan keburukan per- 
buatan kami. Siapa yang diberi 
petunjuk oleh Allah, maka tiada 
orang yang dapat menyesat- 
kannya dan siapa yang disesatkan 
oleh-Nya, maka tidak ada yang 
dapat memberinya hidayah. 


Aku bersaksi bahwa tidak ada 
Tuhan selain Allah Yang Maha Esa, 
tidak ada sekutu bagi-Nya. Aku 
bersaksi bahwa Muhammad adalah 
hamba dan utusan-Nya. Semoga 
Allah memberi rahmat kepada 
beliau, keluarga dan shabatnya 


<7> 


serta orang-orang yang mengikuti 
mereka dengan taat haingga hari 
kiamat. Begitu juga semoga salam 
sejahtera yang banyak dilimpah- 
kan kepadanya. 


Buku ini adalah ringkasan dari 
buku Adz-Dzikru Waddu’aau_ wal 
Tlaaju Birruga minal Kitabi Was- 
Sunnati (Zikir dan doa serta terapi 
penyembuhan dengan jampi yang 
bersumber dari Al-Quran_ dan 
Sunnah). Kami hanya mengutip 
bagian zikirnya, agar mudah 
dibawa ketika bepergian. 


Yang kami kutip hanya kalimat 
zikirnya. Untuk pendataan hadits 
yang konkret, kami menyebutkan 
satu atau dua sumber rujukan dari 
buku aslinya. Barangsiapa yang 
ingin mengetahui sahabat (yang 


<8> 


meriwayatkan) atau  tambahan 
dalam pendataan, maka hendak- 
Jah dia membuka kembali buku 
aslinya. 


Kami memohon kepada_ Allah 
Yang Maha Mulia lagi Maha Agung 
dengan Asmaul Husna dan Sifat- 
nya yang tinggi, semoga menjadi- 
kan penyusunan buku ini ikhlas 
karena-Nya, bermanfaat untukku 
pada waktu hidup maupun sesu- 
dah tiada, bermanfaat bagi orang 
yang membaca atau mence- 
taknya, dan orang yang menjadi 
sebab tersebarnya buku ini. 


alorels aT dey det lid le oles oil ches 
tes Js oss 


Said bin Ali bin Wahf Al-Qahthani 


<9> 


KEUTAMAAN BERZIKIR 


Allah Ta’ala berfirman; 
€ tS Sy JI Eatty SSH yi > 


“Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya 
Aku ingat (pula) kepadamu (dengan mem- 
berikan rahmat dan pengampunan). Dan 
bersyukurlah kepada-Ku, serta jangan ingkar 
(pada nikmat-Ku).” (QS Al-Bagarah: 152) 


€ nS 59 ATS ths all Cle > 


“Hat orang-orang yang beriman  berzikirlah 
yang banyak kepada Allah (dengan menyebut 
nama-Nya).” (QS. Al-Ahzaab: 42) 


Ge 


ait Ah Gols Les hl col } 
fs oly Sass 


<10> 


“Laki-laki dan perempuan yang banyak 
menyebut (nama) Allah, maka Allah 
menyediakan untuk mereka pengampunan dan 
pahala yang agung” (QS. Al-Ahzaab: 35) 


bypass Chea 4 a ty 
St SVG Sle 5456 Spall gel 
€ oa 


“Dan sebutlah (nama) Tuhanmu dalam hatimu 
dengan merendahkan diri dari rasa takut (pada 
siksaan-Nya), tidak mengeraskan suara, di pagi 
dan sore hari. Dan janganlah kamu termasuk 
orang orang yang lalat.” (QS. Al-A’raf: 205) 


Rasulullah # bersabda: 


Sige SG, 


(fee 5 JST YoU 45 SG CoN JS » 
ane J Ny pa 


<11> 


“Perumpamaan orang yang menyebut (nama) 
Tuhannya dengan orang yang tidak menyebut 
(nama)-Nya, laksana orang hidup dengan orang 
mati” | 


Be Wisi. estes! — eA Yi» 

i SI 55 SIS 3 dil eSSile 
are ae 

Ll Of by AS 85 «BAN st Stl 


vw é aoe 


$ Sa Ip plasy tel Popes Site 
« JUS ail 453 UG jktle 


“Maukah kamu, aku tunjukkan perbuatanmu 
yang terbaik, paling suci disisi Rajamu (Allah), 
dan paling mengangkat derajatmu; lebih baik 
bagimu dari infaq emas atau perak, dan lebih 
batik bagimu dari bertemu musuhmu, lantas 


‘, Bukhari, Fathul Baari, 11/208. Muslim meriwayatkan 
dengan lafaz sebagai berikut: “Perumpamaan rumah 
yang digunakan untuk zikir kepada Allah dengan 
rumah yang tidak digunakannya, laksana orang hidup 
dengan yang mati” 1/539. 


<12> 


kamu memenggal lehernya atau mereka 
memenggal lehermu?” Para shahabat yang hadir 
berkata: “Mau wahai Rasulullah!” Beliau 
bersabda: “Zikir kepada Allah yang Maha 
Tinggi.” | 

Allah berfirman (Hadits Qudsi): 


55 Berner og Got 5b ue » 


oS cet BEB ok g SS oh 
Dnt 2G BUS MY LS 
Us AS 


J doch sul Oy 7 0 8 Oh, 


“Aku tergantung persangkaan —harmba-Ku 
kepada-Ku. Aku bersamanya (memberi rahmat 
dan membelanya) bila dia menyebut nama-Ku. 


1 Shahih Tirmizi, 3/139 dan Shahih Ibnu Majah, 2/316. 


<13 > 


Bila dia menyebut nama-Ku dalam dirinya, aku 
menyebutnya pada diri-Ku. Bila dia menyebut 
nama-Ku dalam perkumpulan orang banyak 
Aku menyebutnya dalam perkumpulan yang 
lebih dari mereka. Bila dia mendekat kepadaku 
sejengkal (dengan melakukan amal shaleh atau 
berkata baik), maka Aku mendekat kepadanya 
sehasta. Bila dia mendekat kepada-Ku sehasta, 
maka aku mendekat kepadanya sedepa. Bila dia 
datang kepada-Ku dengan berjalan (biasa), maka 
Aku mendatanginya dengan berjalan cepat.” 


Dari Abdullah bin Busr — : 
Sesungguhnya ada seseorang orang yang 
berkata: “Ya Rasulullah! Sesungguhnya syariat 
Islam telah banyak aku terima, oleh karena itu, 
bert tahulah aku sesuatu buat pegangan”. 
Beliau # bersabda: 


« ail Sate, Oh US V3 
AP PR fee) “UR 


'. Bukhari, 8/171, Muslim, 4/2061. 


<14> 


“Hendaknya lidahmu selalu basah dengan 
berzikir kepada Allah” } 


v oe 6 “2 
eee ST og “ye wee fT oe 
c dium 4) 41d abl LS ce E> 13 Cpe » 


4 ° 


wor 


| pies LS 


Se Td yal Y QE 

ce SUS Us Ulich 
“Barang siapa yang membaca satu huruf dari 
Al-Quran, akan mendapatkan satu kebaikan. 
Sedangkan satu kebaikan akan dilipatkan 
sepuluh semisalnya. Aku tidak berkata: Alif 


Laaam Miim, satu huruf. Akan tetapi alif satu 
huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf.” 2 


Dari Ugqbah bin Amir &_ berkata: 
“Rasulullah #§ keluar, sedang kami di 
serambi mesjid (Madinah). Lalu beliau 
bersabda: “Siapakah diantara kamu yang 
senang berangkat pagi setiap hari ke Buthan 
atau Al-Aqiq, lalu kembali dengan membawa 


', Shahih Tirmizi, 3/139, Shahih Ibnu Majah 2/317. 
2. Tirmizi, 5/458, Shahih Tirmizi, 3/9 


<15> 


dua onta yang  besar punuknya  tanpa 
mengerjakan dosa dan memutus silaturrahim?” 
Kami (yang hadir) berkata: “Yaa kami senang 
ya Rasulullah!” Lalu beliau # bersabda: 


“Seseorang diantara kamu berangkat pagi ke 
mesjid, lalu mengajar atau membaca dua ayat 
Al-Quran, hal itu lebih baik baginya daripada 
dua onta. Dan (bila mengajar atau membaca) 
tiga (ayat) akan lebih baik daripada memperoleh 
tiga (onta). Dan (bila membaca atau mengajar) 
empat ayat akan lebih baik baginya daripada 
memperoleh empat (onta) dan dari seluruh 
bilangan onta” | 


Rasulullah #§ bersabda: 


". Muslim, 1/553 


<16 > 


“Siapa yang duduk di suatu tempat, lalu tidak 
berzikir kepada Allah di dalamnya, maka dia 
akan mendapat sesuatu yang tidak disenangi 
dari Allah. Barangsiapa yang berbaring di suatu 
tempat, lalau tidak berzikir kepada Allah maka 
akan mendapat sesuatu yang tidak disenangt 
dari Allah.” } 


Beliau # juga bersabda: 


“Apabila suatu kaum duduk di majelis, lantas 
tidak berzikir kepada Allah dan tidak membaca 
sholawat kepada Nabi-Nya, niscaya mendapat 
sesuatu yang tidak disenangi dari Allah. Apabila 
Allah berkehendak, maka Dia akan menyiksa 
mereka; dan apabila tidak, Dia akan meng- 
ampuni dosa mereka” ? 


‘. Abu Daud 4/264, Shahih al-Jami‘, 5/342 
2. Shahih Tirmizi, 3/140 


<17> 


ea Wecke ete 


ah 0,55 Y phos ye Ope 98 a 'gd ye LE > 


s 


oH SS Ce Ee J Le Lab YG 


“Setiap kaum yang berdiri dari suatu majelis, 
yang mereka tidak berzikir kepada Allah di 
dalamnya, maka mereka laksana berdiri dari 
bangkai keledai dan mereka akan menyesal (di 
hari kiamat).” | 


‘| Abu Daud, 4/264 Ahmad 2/389, lihat Shahih al-Jami’, 
5/176. 


<18 > 


1 
ZIKIR BANGUN DARI TIDUR 


Gaias UiSl iy a aod 1 


o 4, 4 CY rer 

4 “pil aly Wut 

“Segala puji bagi Allah yang membangunkan 
kami setelah ditidurkan-Nya dan kepada-Nya 
kami dibangkitkan” | ; 


va 


oa Soe Za @ 5 a 
Cb Y oes atl YL Y -2 


va 


IS le hy ead Uy Gua Wa 
al Lord's au Obuw cae is 


", Bukhari, Fathul Bari, 11/113, Muslim 4/2083 


og AK 7 ae 
Ue Vy GST ary ay a Y, 
5 cess all due YI 88 YG 


“Tiada Tuhan selain Allah, Yang Maha Esa, 
tiada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan dan 
pujian. Dia-lah Yang Maha Kuasa atas segala 
sesuatu. Maha suci Allah segala puji bagi Allah, 
tiada Tuhan selain Allah, Allah Maha Besar, 
tiada daya dan kekuatan kecuali dengan 
pertolongan Allah yang Maha Tinggi dan Maha 
Agung. Yaa Tuhanku ampunilah aku.” | 


2 Le sill a edt -3 


'| “Siapa yang membacanya akan diampuni, jika dia 
berdoa akan dikabulkan, dan jika dia bangun utk 
berwudu flalu shalat, maka shalatnya_ diterima.” 
Bukhari, Fathul Bari, 3/39. Shahih Ibnu Majah, 2/335. 


< 20> 


we oat hey} ‘dé By eg 
ree 


“Segala puji bagi Allah yang memberikan 
kesehatan kepadaku, mengembalikan roh dan 
merestuiku untuk berzikir kepada-Nya,” 


IG oid ge g Lu] » -4 
QW We 05 Wiuiss 
mere es Sati Ls GT oS al 
GS iG enc GE g oy bnly 
JON OiSe GS Unset Syed a Sai 


4S vove 


eg AB aa UT fo Lo LES a 


‘, Tirmizi 5/473, Shahih Tirmizi, 3/144. 


<21> 


Gold tans 5) tS 5 @ jal } Sela 
is oe isp ee ae ony woh 


2 we 


ee bs 5 GE Us ir ys US yet 
NT ie ‘We W5a55 G tals 5 @ INI 


capa JY uy “acai a ee 


Sov 


abl Le op cue cae 


qed 


os 
Las bis Y oil > sods ‘als 


<22 > 


wtb eh Oye Hc iN alcie-t 
este S Ub Rw all g LY Gal 


248 BH SS ey be 2 ee 
Bs aE all 5 Salt bs “Ge 
rd ok ® 


ar : chm Poe 
Ged rth I GH ope SP cue ph 


vk YM ga eL oH ge bor 
GS NWS fl Le by ail vo BYE 


“Sesungguhnya dalam penciptaan langit 
dan bumi, dan silih bergantinya malam dan 


<23 > 


siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang 
berakal. 

(Yaitu) orang-orang yang mengingat Allah 
sambil berdiri atau duduk atau keadaan 
berbaring dan mereka memikirkan tentang 
penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): 
“Yaa Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan 
ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka 
peliharalah kami dari siksa neraka. 

Yaa Tuhan kami, sesungguhnya barangstapa 
yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka 
sungguh telah Engkau hinakan dia dan tidak 
ada bagi orang-orang yang zalim seorang 
penolong pun. 

Yaa Tuhan kami, sesungguhnya kami 
mendengar seruan yang menyeru kepada iman, 
(yaitu): “Berimanlah kamu kepada Tuhan-mu,” 
maka kami pun beriman. Ya Tuhan kamu, 
ampunilah dosa-dosa kami dan hapuskanlah 
kesalahan-kesalahan kan, dan wafatkanlah kamt 
beserta orang-orang yang berbaktt. 

Ya Tuhan kami, berilah kami apa yang telah 
Engkau jaryjikan kepada kami dengan peran- 
taraan rasul-rasul Engkau. Dan janganlah 


< 24> 


Engkau hinakan kami di hari kiamat. Sesung- 
guhnya Engkau tidak menyalahi janji. 

Maka Tuhan mereka memperkenankan 
permohonannya (dengan berfirman): “Sesung- 
guhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang 
yang beramal diantara kamu, baik laki-laki atau 
perempuan, (karena) sebagian kamu adalah 
turunan dari sebagian yang lain. 

Maka orang-orang yang berhijrah, yang 
diusir dari kampung halamannya, yang disakiti 
pada jalan-Ku, yang berperang dan yang 
dibunuh, pastilah akan Aku hapuskan kesa- 
lahan-kesalahan mereka dan pastilah aku 
masukkan mereka ke dalam syurga yang 
mengalir sungat-sungat di bawahnya. 

Sebagai pahala disisi Allah. Dan Allah pada 
sist-Nya pahala yang baik. Janganlah sekali-kali 
kamu terpedaya oleh kebebasan orang-orang 
kafir bergerak di dalam negeri. 

Itu hanyalah kesenangan  sementara, 
kemudian tempat tinggal mereka adalah ja- 
hannam, dan jahannam itu adalah tempat 
tinggal yang seburuk-buruknya, 


< 25> 


Akan tetapi orang-orang yang bertakwa 
kepada Tuhannya, bagi mereka surga yang 
mengalir sungai-sungai di dalamnya, sedang 
mereka kekal di dalamnya sebagai tempat tinggal 
(anugerah) dari sisi Allah dan apa yang disisi 
Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang 
berbakti. 

Dan sesungguhnya diantara ahli kitab ada 
orang yang beriman kepada Allah dan kepada 
apa yang diturunkan kepada kamu dan yang 
diturunkan kepada mereka sedang mereka 
berendah hati kepada Allah dan mereka tidak 
menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang 
sedikit. 

Mereka mentperoleh pahala di sisi Tuhan- 
nya.  Sesungguhnya Allah amat  cepat 
perhitungan-Nya. Hat orang-orang yang 
bertman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah 
kesabaranmu dan  tetaplah bersiap siaga 
(dtperbatasan negrimu) dan bertakwalah kepada 
Allah supaya kamu beruntung.” | 


', Ayat dari surat Ali Imran: 190-200, Bukhari, Fathul Bari 
8/237, Muslim, 1/530. 


< 26 > 


2 


DOA KETIKA 
MENGENAKAN PAKAIAN 


Wa gS will a ioe -5 
se de re oe Ab} (i) 


Ria ie, 
38 V5 

a 
“Segala puji bagi Allah yang memberi pakaian 
int kepadaku dan rizki dari-Nya tanpa daya dan 
kekuatan dariku.” | 


3 


DOA KETIKA MENGENAKAN 
PAKAIAN BARU 


", Ashabussunan kecuali Nasa‘i, Irwa‘ul-Ghalil, 7/47 


<27> 


- 4 ° oa oe 
aS Cat eed a Aglh -6 
oi “ ond 
AS ate Fs ofS ty UIE 

70 SE, 


4S axte Lay'y ope ye GL SENG 


“Ya Allah, Engkaulah yang memberi pakaian ini 
kepadaku. Aku mohon kepada-Mu untuk mem- 
peroleh kebaikannya dan ‘kebaikan yang ada 
padanya. Aku berlindung kepada-Mu dari keja- 

hatannya dan kejahatan yang ada padanya.”! , 


4 


DOA KEPADA ORANG YANG 
MEMAKAI PAKAIAN BARU 


dias i: aoe if a ~7 


", Abu Daud, Tirmizi dan Al-Baghawi, Mukhtashar Syama‘il 
At-Tirmizi, oleh Al-Albani, hal. 47. 


<28 > 


“Kenakanlah sampai lusuh, semoga Allah ta‘ala 
memberikan gantinya kepadamu.” | 


at'g lego CRE] IM Coed! -8 
Ng 


“Berpakaianlah yang baru, hiduplah dengan 
terpuji dan matilah dalam keadaan syahid.” ? 


\ 


5 


DOA KETIKA MELEPAS 
PAKAIAN 


ait ny 9 


“Dengan nama Allah (aku meletakkan baju).” 3 


1, Abu Daud 4/41, Shahih Abu Daud, 2/760 

2. Ibnu Majah, 2/1178, Al-Baghawi, 12/41, Shahih Ibnu 
Majah, 2/275. 

3. Tirmizi, 2/505, Irwa’ul Ghaflil no. 49, Shahih Jami’ 
3/203) 


< 29> 


6 
DOA MASUK WC 


s go 4g 6 y . 

Cl SEF St gill (ail pay -10 
CHSIG Cdl Be 

“Dengan nama Allah. Yaa Allah, sesungguhnya 

aku berlindung kepada-Mu dari godaan setan 


laki-laki dan perempuan.” | 


7 
DOA KELUAR DARI WC 


. Oi, 11 


“Aku minta ampun kepada-Mu” ? 


‘, Bukhari, 1/45, Muslim 1/283, tambahan basmalah 
dipermulaan berasal dari riwayat Sa‘id bin Manshur, 
Fathul Bari, 1/244. 

2. Ashabussunan kecuali Nasa‘i, Takhrij Zaadul Ma‘aad, 
2/387. 


< 30> 


8 
ZIKIR SEBELUM WUDU 


dill ey -12 
“Dengan nama Allah (aku berwudu).” | 
9 
ZIKIR SETELAH WUDU 
Poe Sg OR Oe SE Ae BG cise 
Ohms a YI) a Y Of agi 


’ 


-13 

we ¢ , . 

GLE Moree Ol gals A GUS Y 
a 

Spo Sve 

A ge'yy 

“Aku bersaksi, tiada tuhan kecuali Allah yang 

Maha Esa dan tiada sekutu bagi-Nya. Aku 


‘. Abu Daud, Ibnu Majah dan Ahmad, Irwa‘ul Ghalil, 1/122 


<31> 


bersaksi, bahwa Muhammad adalah hamba dan 
utusan-Nya.” | 


oy hi (ys eels 


“Ya Allah jadikanlah aku termasuk orang-orang 
yang bertaubat dan (yang senang) bersuci.” 2 


“gil Sano rl hileees -15 


“Maha Suci Engkau ya Allah, aku memuji-Mu. 
Aku bersakst bahwa tiada tuhan selain Engkau, 
aku minta ampun dan bertobat kepada-Mu.” | 


*. Muslim, 1/209. 
?_ Tirmizi, 1/78, Shahih Tirmizi, 1/18 


<32 > 


10 
ZIKIR SAAT KELUAR RUMAH 


7 \ Z oe s y ‘ 
Yo cal JE CIS ail ew -16 
, % 9 eo —_ “ ’ 
. el YW 898 YG Se 
“Dengan nama Allah (aku keluar), Aku 


bertawakkal kepada-Nya, tiada daya dan upaya 
kecuali kepada Allah.” 2 


ef of eb Sef 8 ely -17 
“ elbt 5 i Sgt of Ook oh ct SI 


', Nasa‘l, Amalulyaumi walfailati, hal. 173, Irwa‘ul Ghalif 
1/135 dan 2/94. 
2. Abu Daud 4/325, Tirmizi, 5/490, Shahih Tirmizi, 3/15 


< 33 > 


“Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung 
kepada-Mu, jangan sampai aku sesat atau 
disesatkan (setan atau orang yang berwatak 
setan), berbuat kesalahan atau  disalahi, 
menganiaya atau dianiaya (orang) dan bodoh 
atau dibodohi.” | 


1 
ZIKIR SAAT MASUK RUMAH 
i gy clay ab gy -18 


2 


“Dengan nama Allah kami masuk (ke rumah), 
dengan nama Allah, kami keluar (darinya) dan 
kepada Tuhan kami, kami bertawakkal.” 2 


', Shahih Tirmizi, 3/152, Shahih Ibnu Majah, 2/336. 

2. Abu Daud, 4/325, isnadnya di-hasan-kan oleh Ibn Baaz 
dalam Tuhfatul Akhyar hal. 28. Dalam kitab shahih 
disebutkan: “Jika seseorang masuk rumahnya seraya 
menyebut nama Allah saat masuk dan saat makan, 


< 34> 


12 
DOA PERGI KE MASJID 


25 lig it 19 
Bo Si te By UY gt 
8 OE SE a opel 
9 UY gal be Le 
ws us il by ye Jas 
Ayys eo ¥ Warts ys! ile 
dys se wis ay re bbls 


maka syaitan berkata: ‘tidak ada tempat menginap 
untuk kalian dan makan malam,” Muslim, no. 2018 


<35> 


wall cys (sect dys re) Jae5 
Myf gene BS Yaety yl abtl 
85 8 a IS gd 
wehly cys Sr Bs dys CH 
28s 8 oe Se 
8 339 dae da) Gerth 
es Jb Uy Crees 

OP 


“Ya Allah jadikanlah cahaya dalam hatiku, 
cahaya dalam lisanku, cahaya dalam pendenga- 
ranku, cahaya dalam pandanganku, cahaya di 
atasku, cahaya di bawahku, cahaya di sisi 


< 36> 


kananku, cahaya di sisi kiriku, cahaya di 
depanku, cahaya di belakangku, cahaya dalam 
jiwaku, besarkanlah bagiku cahaya, berikanlah 
aku cahaya, jadikanlah aku bercahaya, Yaa Allah 
berikanlah aku cahaya, dalam uratku cahaya, 
dalam dagingku cahaya, dalam darahku cahaya, 
dalam rambutku cahaya, dalam kulitku cahaya. 
Ya Allah jadikanlah cahaya dalam kuburanku, 
cahaya dalam tulang-tulang-ku”.. “tambahkan- 
lah bagiku cahaya,. Berikanlah aku cahaya di 
atas cahaya.” | 


13 
DOA MASUK MASJID 


o 8% 
\ 


° \ 4 
Pate Ge 
Ota SN Gyo jet aithal's 9) SI 


‘. Tirmizi, no. 3149, 5/483, Bukhari, Al-Adabul-Mufrod, 
no. 695, Shahih Al-Adabul-Mufrod, no. 536, Fathul 
Bari, 11/118. 


< 37> 


20 te wat? tye & ° o @ 
a 2 of on, GS . s os 1- 
Hl gl re ce gu (ai Arey gt 
. Chios 5) 
“Aku berlindung kepada Allah Yang Maha 
Agung, pada wajah-Nya Yang Mulia dan 
kekuasaan-Nya Yang Kadim (tidak ada 
permualaan-Nya) dari syetan yang terkutuk. 
Dengan nama Allah serta sholawat dan salam 


terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah 
bukalah pintu-pintu rahmat-Mu untukku.” | 


14 
DOA KELUAR DARI MASJID 


- 


HE AES BAN, abl gy -21 


'. Muslim, 1/494, Abu Daud, Shahihul-Jami‘, no. 4591, 
Ibnu Sinny, no. 88. 


“Dengan nama Allah, semoga sholawat dan 
‘salam terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya 
Allah, sesungguhnya aku minta kepada-Mu 
dengan keutamaan-Mu. Ya Allah, peliharalah 
aku dari godaan setan yang terkutuk .” | 


15 


ZIKIR SAAT MENDENGAR 
AZAN 


22-“Seseorang yang mendengar- 


‘| Lihat takhrij no. 20. Tambahan “Ya Allah peliharalah 
aku dari godaan setan yang terkutuk” dari Ibnu Majah, 
Shahih [bnu Majah, 1/129. 


< 39> 


kan azan, hendaklah membaca 
sebagaimana bacaan  mu’azin, 
kecuali dalam kalimat: “Hayya 
‘Alashshalah dan Hayya ‘Alal 
Falaah,” maka ketika itu dia 
mengucapkan: 


1 al YY a8 V5 J ¥ 


23- Ketika mu’azin  membaca 
syahadat, hendaklah membaca: 


Bro v 


Y b5 bn dy 9 bf Agel uf, 


ASyuyy BLE Mead Oty DS GL 


'. Bukhari, 1/152 dan Muslim, 1/288 


< 40> 


2 
Kye Ae @r ser 
ey 


fej tala Gy Ls 
Ags aro Yl 


“Aku bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah 
Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan 
sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan 
utusan-Nya. Aku rela Allah sebagai Tuhan, 
Muhammad sebagai Rasul dan Islam sebagai 
agama (yang benar).” | 


24-25 Bersholawat kepada Nabi 
setelah selesai menjawab azan, * 
lalu membaca doa berikut: 


i BH, aro te Be GAT 
Balls Aad! SEU! ole OY wei 
Uwe Uw Gl Wheres ol Aestalt 


ery 
- 


‘Muslim, 1/290, Ibnu Khuzaimah, 1/220. 
2. Muslim, 1/288. 


<41> 


oso + ON6 


ASE g sa lo’gamee Llie deasl'g 
(eel LAGS Y Ei 


“Ya Allah Tuhan pemilik panggilan yang 
sempurna int (azan) dan shalat (wajib) yang 
didirikan. Berilah washilah (derajat di syurga 
yang tidak akan diberikan selain kepada Nabi) 
dan keutamaan kepada Muhammad. Dan 
bangkitkan beliau hingga bisa menempati 
magam terpuji yang telah Engkau janjikan. 
(Sesungguhnya Engkau tidak ingkar janj1).” ' 


16 


DOA ISTIFTAH 
(Setelah Takbiratul Ihram) 


(SUS Oy ti Wet Ql! -27 


'. Bukhari, 1/152, kalimat di antara dua kurung riwayat 
Baihaqi, 1/410, Tuhfatul Akhyar, hal. 38. 


<42> 


Rally G yaa oe DUS US 
es as shies * uw ee qu 
gui Sul ee as) Og 
say gly ule y Lt 

adr 


“Ya Allah, jauhkan antara aku dengan dosa- 
dosaku sebagaimana Engkau jauhkan antara 
tintur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah aku dari 
dosa-dosaku sebagaimana baju putih dibersihkan 
dari kotoran. Ya Allah cucilah aku dari dosa- 
dosaku dengan salju, air dan es.” 


', Bukhari,1/181 dan Muslim, 1/419 


< 43 > 
Boao eg URL -28 
NV, Be Sai eho syn 


ry 


} 


“Maha suci Engkau dari (segala kekurangan), 
Ya Allah, aku memuji-Mu, nama-Mu Maha 
Suct. Bagian-Mu Maha Tinggi. Tiada Tuhan 
selain Engkau.” | 


ce ay We CSN or 


a a ° 
° a fe ‘ea a . 7 0 of, A 
‘ 3 (rhe v! CCAS pda 


*. Ashabussunan, Shahih Tirmizi, 1/77, Shahih Ibnu Majah 
1/135, 


< 44> 
pala G5 aU gary clay 
og ° foie. a 4 a ° 4, A 
cp Lil ol lnty ru bb ao Y 
ee 1° al 
SY GUS CST agi 
pat Clb BME Uy SG CT 
. 3 ° 7 oe ° 
o $. oO ee ye g° 4, ies ral 
en? kg ae Ce 
2 @ 3 Z é 
CHW OY Yay a) Wee 


see 2 
Lol SY 


} 


< 45 > 


ROE eis Sor, SSN) es RG intone me st 4 
rou yo aay nd Sal 


roy roy 


- Z 
- 


erin 3 el (Cod lai’g OSG i) 
caus 


we 
Pa 


“Aku menghadap kepada Tuhan pencipta langit 
dan bumi, dengan memegang agama yang lurus 
dan aku tidak tergolong orang-orang yang 
musyrik. Sesungguhnya shalat, ibadah, hidupku 
serta matiku adalah untuk Allah, Tuhan seluruh 
alam, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan karena itu 
aku dtperintah dan aku termasuk orang-orang 
muslim. 

Ya Allah, Engkau adalah Raja, tiada Tuhan 
kecuali Engkau, Engkau Tuhanku dan aku 
adalah hamba-Mu. Aku menganiaya diriku, aku 
mengakui dosaku (yang telah kulakukan). Oleh 
karena itu, ampunilah seluruh dosaku, sesung- 
guhnya tidak ada yang mengampuni dosa-dosa, 


<46> 


kecuali Engkau. Tunjukkan aku pada akhlak 
yang terbaik, tidak ada yang menunjukkan ke- 
padanya kecualt Engkau. Aku penuhi panggilan- 
Mu dengan kegembiraan, seluruh kebaikan di 
kedua Tangan-Mu, kejelekan tidak akan ada 
pada-Mu. Aku hidup dengan pertolongan dan 
rahmat-Mu dan kepada-Mu (aku kembali). 
Maha Suct Engkau dan Maha Tinggi. Aku 
minta ampun dan bertobat kepada-Mu.” ! 


ISHS chelpe &) pall 30 
ps lo bu Sams 
“fh Sod BENG cil ole 
pit | Oils as 1 SiS loss Sats 


“sr 


1 Muslim, 1/534 


<47> 


CLS) Hidy Godl Go ob A 
Ono # oa 

roti 5 by x J sls cp Sergi 
“Ya Allah, pe ]tbra’il, Mikail, dan Israfil. 
Wahai Pencipta langit dan Bumi. Wahai Tuhan 
yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata. 
Engkau yang menetapkan hukum (untuk 
memutuskan) apa yang mereka (orang kristen 
dan Yahudi) pertentangkan. Tunjukkanlah aku 
pada kebenaran apa yang dipertentangkan 
dengan seizin-Mu. Sesungguhnya Engkau 
menunjukkan pada jalan yang lurus bagi orang- 
orang yang Engkau kehendakt.” | 


ips et dpe St 


Apeees aly cVeniy) Acs si aii 


‘| Muslim, 1/534 


< 48 > 

a a a ° é a a ° 
1 eS” AU Lamedl’s bes” AU Looedl’y 
ee ee Zz yo ble. ‘ io 
S51 (x3) Wels HG all OGL 

ee eee ° é 4 OG, 7 i 
AR AA ye OMS! Gye ably 
“Allah Maha Besar, Segala puji bagi Allah 
dengan pujian yang banyak, Segala puji bagi 
Allah dengan pujian yang banyak, (diucapkan 


tiga kali). Aku berlindung kepada Allah dari 
ttupan, bistkan, dan godaan setan.” ' 


33 Si Lal gl -32 


‘| Abu Daud 1/203, Ibnu Majah 1/265, Ahmad 4/85, 
Muslim meriwayatkan dari Ibnu Umar ra seperti itu dan 
di dalamnya terdapat kisah, 1/420. 


<49 > 


Wy Sed LAs PING OTe 
Py rps) AL CAT ead 
Oy CH Mead yy Geb 23 
Wy Gab Ad PIG TI 
PNG ores GUA GW Seal 
ibe CHT Mead) ay Geb 5 


(ood! G5) (eNIG Slt 


ON Ss Cae 83559 Ged! Goh 
ae ois apd Ss cad 


<50 > 


Cooltol EU egy (GR AELNG (a> 
Oily iat ony Clk aul, 


Pa 
3S Ot 


cuir reverie. ry cal 


CH te JS bb c65e 
(CUE bg oyul ay eel Gs 
= jet CSN audi Goh 


CHW ALY gl GH GT: 


“Ya Allah ! Bagimu segala puji, Engkau cahaya 
langit dan bumi serta isinya. Bagimu segala 
put, Engkau yang mengurusi langit dan bumi 
serta isinya. Bagimu segala puji, Engkau Tuhan 
yang menguasat langit dan bumi serta isinya. 
Bagimu segala puji dan bagi-Mu kerajaan langit 


<51> 


dan bumi serta isinya. Bagimu segala puji, 
Engkau benar, janji-Mu benar, Firman-Mu 
benar, surga adalah benar, neraka adalah benar, 
para nabi adalah benar, Muhammad adalah 
benar, kejadian hari kiamat adalah benar, Ya 
Allah, pada-Mu aku menyerah, kepada-Mu aku 
bertawakkal, keada-Mu aku beriman, kepada-Mu 
aku bertobat, dengan pertolongan-Mu aku 
berdebat (kepada orang-orang kafir), kepada-Mu 
(dan dengan ajaran-Mu) aku menjatuhkan 
hukum. Maka ampunilah dosaku yang telah 
lewat dan yang akan datang. Engkaulah yang 
terdahulu dan yang terakhir, tiada Tuhan (yang 
disembah) kecuali Engkau, Engkau adalah 
Tuhan-ku, tiada Tuhan kecuali Engkau.” | 


17 
DOA RUKU’ 


| (*3) pala (gy Ow -33 


1 Bukhari, Fathul Bari, 3/3, 11/116, Muslim, 1/532 


<52 > 


“Maha Suci Rabb-ku Yang Maha Agung.” 
Dibaca 3 kali. ! 


a * 


Diora US) at CUR -34 


° oH o 
og pAb woul 
“Maha suci Engkau wahai Tuhan kami, segala 
puji bagimu, Ya Allah Ampunilah dosaku.” 2 


ody 

cop's 

“Engkau Tuhan Yang Maha Suci (dari segala 
kekurangan), Tuhan Malaikat dan Jibril.” 3 


‘, Ahlussunan dan Ahmad, Shahih Tirmizi 1/83 
?. Bukhari, 1/99, Muslim 1/350 
3. Muslim, 1/353, Abu Daud, 1/230. 


<53 > 


oery ory ROS ) cl wel —36 
A ° z cs] J ee ey fee { aly, 


4 o4e 


cgay (galhb'y Pty is paly 
scgiilb ay fil 


“Ya Allah untuk-Mu aku ruku’, kepada-Mu aku 
beriman, kepada-Mu aku menyerah. Pende- 
ngaranku, penglihatanku, otakku, tulangku, 
sarafku dan apa yang berdiri dt atas dua tapak 
kakiku, telah tunduk dengan khusyu’ kepada- 
Mu”! 


aa ig3 Oe -37 
. Kelas’, hh 2S wor Sly, 


', Muslim 1/534, Ashhabussunan kecuali Ibnu Majah. 


<54> 


“Aku memahasucikan Tuhan Yang Maha 
Perkasa, mempunyai kerajaan, kebesaran dan 
keagungan.” } 


18 
DOA BANGUN DARI RUKU’ 


Bad Lyel dil aoc -38 


“Semoga Allah mendengar pujian orang yang 
memuji-Nya.” 2 


e Pi ane fore Sort eye Ge 
tpt Nom Medel cs 4) -39 
e 2 ye 
43 5G 
“Wahai Tuhan kami, bagi-Mu segala puji, aku 


memuji-Mu dengan pujian yang banyak, yang 
batk dan penuh berkah.” 3 


*, Abu Daud 1/230, Nasa‘i dan Ahmad, sanadnya Hasan. 
2. Bukhari, Fathul Bari, 2/282 
3. Bukhari, Fathul Bari, 2/284 


<55 > 


bay NN 5 bo’ IGE! gf -40 
IBS sb lye Cath Bs fay (Lage) 


Kahl SEG eT bears ota fal 
Les wile Y sgl tee a sy 
Vy Ck tl a che 


“(Aku memujimu) dengan pujian yang 
memenuhi langit, bumi dan apa yang ada di 
dalamnya serta apa yang Engkau kehendaki 
setelah itu. Wahai Tuhan yang layak dipuji dan 
diagungkan. Apa yang berhak dikatakan oleh 
seorang hamba dan kami seluruhnya adalah 
hamba-Mu: “Ya Allah, tidak ada yang mencegah 
apa yang Engkau beri dan tidak ada yang 
memberi apa yang Engkau cegah. Orang yang 


< 56 > 


punya nasib baik tidak berguna (untuk 
mengandalkan nasibnya untuk memntperoleh 
sesuatu) dari-Mu.” } 


19 
ZIKIR KETIKA SUJUD 


to & 7B Tae Os 

(x3) ey! re) Ubuw -4] 

“Maha Suci Tuhanku, Yang Maha Tinggi (dari 

segala kekurangan dan yang tidak layak).” 
Dibaca 3x2 

Sede eg wail it =) 

: a: ° rs @ 
no pb! eg 


“Maha Suci Engkau Ya Allah, Tuhan kami, aku 
memuji-Mu, Ya Allah ampunilah dosaku.” 3 


1. Muslim 1/346 
2. Ahlussunan dan Ahmad, Shahih Tirmizi, 1/83. 
3, Bukhari dan Muslim, lihat takhrijnya no. 34. 


ASIII Lp ld epee -43 


o tee 

cay 

“Engkau Tuhan Yang Maha Suci, Tuhan para 
malaikat dan Jibril.” | 


Be ORR Ade hele Si De Cine 
Cal Chg Gee EU wohl —44 
a “ oa z - 
. ea eo 477 SZ 0 40 £ - “ 
sl istry me rues or) ly 
See ee Bro bane BeBe er Beye, 
60 pul} 9 ARO Gg 60) gw 9 dil> 
7 ow “% deo f 4 AN 47S 
pe crn} al Sys 
“Ya Allah kepada-Mu aku bersujud, kepada-Mu 
aku beriman, kepada-Mu aku menyerah. Aku 


bersujud kepada Tuhan Yang Menciptakan (ku), 
menggambar (tubuhku), memecah (memberikan) 


') Muslim, 1/533. 


<58 > 


pendengaran dan penglihatan. Maha Suci Allah. 
Dig-lah Tuhan Pencipta yang terbaik.” } 


Oya 63 Ob - 45 
» tebally Sig wi Sidr, 


“Maha Suci Tuhan Yang Berkuasa, mempunyai 
kerajaan, kebesaran dan keagungan.” 2 


Siatadhe ite. hag % 40 0, oat 
439 aS > SAE! og! -46 
SG 2 Bere Be pee GER BT 
Op g AINE's Oly ri) Abo’ 
“Ya Allah, ampunilah seluruh dosa-dosaku yang 
kecil dan besar, yang telah lewat dan yang akan 
datang, yang kulakukan dengan  terang- 
terangan dan tersembunyt.” 3 


‘, Muslim, 1/534. 
2. Abu Daud, 1/230, Nasa‘i, Ahmad, sanadnya Hasan, 
3. Muslim, 1/350, 


<59 > 


bs SLs y sei gl gl -47 
OL yi ou Chae clases 


o AE 


pL atl Y ts eb sph; 
Onis le O58 Cosh OS CS ale 


“Ya Allah, sesungguhnya aku  berlindung 
kepada-Mu dengan keridhaan-Mu (agar sela- 
mat) dart Murka-Mu dan dengan keselamatan- 
Mu. Aku tidak membatast pujian kepada-Mu. 
(Kebesaran dan hakikat keagungan-Mu) adalah 
sebagaimana pujian-Mu kepada diri-Mu.” ! 


20 


ZIKIR KETIKA DUDUK 
DI ANTARA DUA SUJUD 


"Muslim 1/352 


< 60> 


od BI 5 ood et O -48 


“Wahai Tuhanku, ampunilah dosaku, wahai 
Tuhanku, ampuni-lah dosaku.” | 


bg Om IN Sab w—¢ul -49 
5515 cB Seely «gil 
roe 


“Ya Allah, ampunilah dosaku, berilah rahmat 
kepadaku, tunjuk-kanlah aku (ke jalan yang 
benar), gantilah aku (musibahku dengan yang 
lain, yang menggembirakan hatiku), selamatkan 
aku (tubuh sehat dan keluarga terhindar dari 
mustbah), bertlah aku rezeki (yang halal) dan 
angkatlah derajatku.” 2 


‘| Shahih Ibnu Majah, 1/148. 
?. Ashhaabussunan kecuali Nasa‘i, Shahih Tirmizi, 1/90 
dan Shahih Ibnu Majah, 1/148. 


<61 > 


21 
DOA SUJUD TILAWAH 


a “7 £a-, an - 8 4 we ve 
Gag AH cL erg ex -50 
PA ta ae o- Bev ive sro 
Sys » yh A) you O pd 9 A Row 
ane s- 0 f% 

-«& Cpe | cre | ass 
“Aku bersujud kepada Tuhan yang 
menciptakan (ku), membelah (memberikan) 
pendengaran dan penglihatanku, dengan 
daya dan upaya kekuatan-Nya. Allah Maha 
Suct, Dialah Pencipta terbaik.” ' 


doi Dabs te J LS agli -51 


1. Tirmizi, 2/474, Hakim, dia menyatakan shahih dan 
disetujui oleh Az-Zahabi,1/220, sedang tambahannya 
dari dia sendiri. 


<62 > 


HE yy we be; 
ot, is y ay pees a rTS “at-,° 
Gaba oS to hay 1 FS Sie 
3495 Sue bys 


“Ya Allah. Tulislah pahala sujudku ini disisi- 
Mu. Ampunilah dosaku, pahalanya jadikan 
simpananku disisi-Mu, terimalah sujudku ini 
sebagaimana Engkau telah menerima sujud 
hamba-Mu, Daud.” | 


22 
TASYAHUD 


org Sy a eed -52 
4 é 2 Lo yoje ae a0 He 
cel tel GUE at) ot blr 


‘| Tirmizi, 2/473, Hakim, dia menyatakan shahih dan 
disetujui oleh Az-Zahabi, 1/219. 


< 63 > 


rope 4C Fo Bia logs Si ae os 
Lele pS! Ailey al dom 
o£ 2 70,f 20 é » - foe 
OF Lagiol potted! dit ste (Jey 
aS ete ees A é Pee ik 
OS Idores Ol Agial’s alll NI asi Ny 
a 

ene 

“Segala penghormatan, semua shalat dan 
kalimat yang baik adalah untuk Allah. Semoga 
kesejahteraan terlimpahkan kepadamu, wahai 
nabi, begitu juga rahmat dan berkah-Nya. 
Kesejahteraan semoga terlimpahkan kepada kita 
dan hamba-hamba Allah yang shaleh. Aku 
bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku 


bersaksit bahwa Muhammad adalah hamba dan 
utusan-Nya.” | 


‘| Bukhari, Fathul Bari, 1/13, Muslim 1/301 


<64> 


22 


SHALAWAT NABI 
SETELAH TASYAHUD 


JT by eres lb fe eilll -53 
bs oh ge the WS ice 
ou Kee we o> iil Bes Ji 

as ed J stat dare le SY 
Ji ky; at) ee es 5u 
ae ea CE cal! 


“Ya Allah berilah rahmat kepada Muhamad dan 
keluarganya, sebagaimana Engkau telah mem- 
berikan rahmat kepada Ibrahim dan keluarga- 
nya. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuja dan 


<65 > 


Maha Agung. Berilah berkah kepada Muham- 
mad dan keluarganya, sebagaimana Engkau 
telah memberi berkah kepada Ibrahim dan 
keluarganya. Sesungguhnya Engkau Maha 
Terpuji dan Maha Agung.“ | 


ey wok le bo pil ~54 
se the OF aihy arty if 
hy eh Je Batty aly 
ce SH US eis ety 

eet ha CL) eat! 
“Ya Allah, berilah rahmat kepada ieiean 
istri-istr’ dan keturunannya, sebagaimana 


Engkau telah memberikan rahmat kepada 
keluarga Ibrahim. Berilah berkah kepada 


'. Bukhari, Fathul Bari, 6/408. 


< 66 > 


Muhammad, istri-istri dan keturunannya, 
sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga 
Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji 
dan Maha Agung.” } 


24 


DOA SETELAH TASYAHUD 
AKHIR DAN SEBELUM SALAM 


a 


VLE ye thy SF J pe -S8 
LSB ny eige ants oe “aly 
Sb ny etal’ Local 

waco! roll 


“Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung 
kepada-Mu dari azab kubur dan dari azab neraka 


'. Bukhari, Fathulbaari, 6/407, Muslim, 1/306. 


<67> 


jahannam, dari fitnah kehidupan dan (setelah) 
kematian, dan dari buruknya fitnah Dajjal Al- 
Masih.” | 


2 4 oy o 
ANE Oye BL SFI vs! well 56 
Gene) LE ye GL SEIS «al 


Qo 
- a 


Fee ce 4 
Leal! ad Be OL SEI SEW! 
cle ey ee ee 

’ 74 20 SE 2 oS Wa Cae YE 

cm CL 36! ea wel! loots 
? roll’ potest 

“Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung 

kepada-Mu dari siksa kubur, dan aku berlindung 


kepada-Mu dan fitnah Dajjal Al-Masih, dan aku 
berlindung kepada-Mu dari fitnah kehidupan 


‘| Bukhari 2/102, Muslim 1/412, lafaz hadits ini riwayat 
Muslim. 


< 68 > 


dan kematian. Ya Allah, sesungguhnya aku 
berlindung kepada-Mu dari dosa dan utang.” ! 


i ote “3g 5 8 Ge ee 
Licks ii Gelb Ji oli -57 
o go Z s & ‘ Pa 4 ¢ 
oa af va ° Pou, & +o oa o, 
ped! YI Syren) py, V5 ary 
sass Bue te Hake J bd 
wir pt Spied) CAT eb 
“Ya Allah, Sesungguhnya aku amat meng- 
aniaya diriku, dan tidak ada yang mengampuni 
dosa-dosa kecualt Engkau. Oleh karena itu, 
ampunilah dosa-dosaku dan berilah rahmat 


kepadaku.  Sesungguhnya Engkau Maha 
Pengampun dan Maha Penyayang.” > 


iy EAILS GJ ‘abl gli 58 


1, Bukhari, 1/202, Muslim, 1/312 
2. Bukhari, 8/168, Muslim, 2078. 


4_t} Ny oe ct, (aie) \ od 


“Ya Allah, ampunilah dosaku yang telah lewat 
dan yang akan datang, amal yang ku rahasiakan 
dan yang aku tampakkan dan yang ku jalankan 
dengan belebih-lebihan serta apa yang Engkau 
lebih mengetahui daripadaku. Engkau yang 
terdahulu dan yang terakhir, tiada Tuhan selain 
Engkau.” 


B53 le ei 4 -50 
Uae guts 8 73° 


‘| Muslim, 1/534 


<70> 


“Ya Allah, bantulah aku untuk mengingat-Mu, 
bersyukur kepada-Mu dan beribadah dengan 
baik kepada-Mu.” ! 


fated Ge Gh SEI ei well -~60 
Sp Oh Sbty gthll Ge Gh Sh, 


Pa 
‘ 


3 2 ° oa Pa ¢ Ze 
ce eh S615 pel ISI S41 ot 
pall ides Gui aca 


“Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung 
kepada-Mu dari bakhil, aku berlindung kepada- 
Mu dari penakut, aku berlindung kepada-Mu 
dari dikembalikan ke usia yang terhina, dan aku 
berlindung kepada-Mu dari fitnah dunia dan 
siksa kubur.” 2 


‘| Abu Daud 2/86, Nasa‘i, 3/53, Shahih Abu Daud, 1/284. 
2. Bukhari, Fathul Bari, 6/35 


<71> 
Si $l ded) QUI J! well -61 
G - a 
gl ge Oh 


“Ya Allah, sungguh aku mohon kepada-Mu 
syurga dan aku berlindung kepada-Mu dari 
neraka.” | 


ates CS ils 62 
rv Cale & aa gos ec 
Bb Cale Swers 7) | 

tars ctf Ai well od 
dls Cling BGS ail 3 


". Abu Daud, Shahih Ibnu Majah, 2/328 


<72> 
ly caalty i 2 Bl 
Legal evil, « all; oe 3 Lal Fit 
ais Vo 6) allt, Aa Y 
along sail xs mas 


“or 


as alien ROpAI ERT “all sy 
Cw J) Sst; wey J) ba 
alas 1 Y, 0a ye pe 
Baa ably ouiy! aS» 5 ul 


nage 
“Ya Allah dengan pengetahuan-Mu tentang 
yang ghatb dan dengan kemahakuasaan-Mu 


<73> 


untuk menciptakan makhluk, perpanjanglah 
hidupku bila Engkau mengetahui balwa kehi- 
dupan selanjutnya lebih baik bagiku. Dan 
matikanlah aku dengan segera, bila Engkau 
mengetahui bahwa kematian lebih batk bagtku. 
Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada-Mu 
agar aku takut kepada-Mu dalam keadaan sepi 
atau dalam keramaian. Aku mohon kepada-Mu 
agar dapat berpegangan dengan kalimat hak 
diwaktu rela atau marah. Aku minta kepada- 
Mu, agar aku dapat bersikap sederhana dalam 
keadaan kaya atau fakir. Aku mohon kepada-Mu 
agar diberi nikmat yang tidak habis dan aku 
mohon kepada-Mu agar dtbert ketenangan yang 
tidak putus. Aku mohon kepada-Mu agar aku 
rela setelah ketentuan-Mu ditetapkan pada 
kehidupanku. Aku mohon kepada-Mu kehidupan 
yang menyenangkan setelah aku meninggal 
dunia. Aku mohon kepada-Mu agar aku dapat 
menikmati memandang wajah-Mu (di syurga), 
rindu bertemu dengan-Mu tanpa penderitaan 
yang membahayakan dan fitnah yang menyesat- 
kan. Ya Allah, hiasilah kami dengan keimanan 


<74> 


dan jadikanlah kami sebagai petunjuk jalan 
(lurus) yang memperoleh bimbingan dari-Mu.“! 


7 4 oye eo oat 
CLobk ai & GUI i! gu -63 
Vere eee] sas a 


2 


Reerh a ca hry 
‘gaa cst aus ali er a ani 
3) 


“Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada- 
Mu, ya Allah, karena Engkau adalah Tuhan 
yang Maha Esa, tempat bergantung, tidak 
beranak dan diperanakkan, tidak sesuatu pun 
yang menyamat-Mu, Aku mohon kepada-Mu 
agar mengampunt dosa-dosa-Ku. Sesungguhnya 


‘| Nasa‘i, 4/54, 55, Ahmad 4/364, Shahih Nasa, 1/280. 


<75 > 


Engkau Maha Pengampun dan Maha 
Penyayang.” | 


tobi a Ob GUE 31 4b -64 
tis Vanes HA ay 


y ely Ol youl one G Roa 
(4 2 gly Sul 
ce Gb yar od GUE ©) rye) 
_ i 


“Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada- 
Mu, bahwa bagi-Mu segala pujian tidak ada ilah 
selain Engkau semata tidak ada sekutu bagi-Mu. 
Yang Maha Pemberi. Wahai yang Menciptakan 
langit dan bumi, wahai Pemilik kebesaran dan 


 Nasa‘i, 3/52, Ahmad, 4/338, Shahih Nasa, 1/280. 


< 76> 


kemuliaan, Wahai yang Maha Hidup lagi Ter- 
jaga, aku mohon kepada-Mu surga dan aku 
berlindung kepada-Mu dari neraka.” ' 


g *# ¢ Bog oy a 

gat ib GUL Sy gb -65 
ee z° see A ct ge 
fast! Se 8 oS YW ay yas eli 
7 a o 
AS SS ly ihe oly wi Seal 
_ aes cd 3s 
ee pt 
“Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada- 
Mu, bahwa sesungguhnya aku bersaksi bahwa 
Engkau adalah Allah yang tiada ilah selain 
Engkau Yang Maha Esa, tempat bergantung 
yang tidak beranak dan diperanakkan dan tidak 

ada sesuatu pun yang menyerupai-Mu.” 2 


‘, Ahlussunan, Shahih Ibnu Majah, 2/329. 
*, Tirmizi 5/515, Ibnu Majah 2/1267, Ahmad,5/360, 
Shahih Ibnu Majah, 2/329, Shahih Tirmizi, 3/136. 


<77> 


25 

ZIKIR SELESAI SHALAT 
ci gl (x3) al kL 66 

og Og 4.49 7 vie 
os 53 PES Cis at 

also Jed 13 uy 

“Aku minta ampun kepada Allah. Ya Allah, 
Engkau Pemberi keselamatan, dari-Mu kesela- 
matan, Maha Suci Engkau, wahat Tuhan Yang 
Maha Agung dan Maha Mulia.” | 


Mb oY G5 a YY 3 aor 
pS le phy Mar hy Gua 


‘, Muslim, 1/414 


< 78> 
tof wee ie Z . o 8 of 
Cabal US ile Y gil pd Sig 
Sadi 13 aah Y cate Wl (es Vy 
or rT 
, dod) Les 


“Tiada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa, 
tidak ada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya puji dan 
bagi-Nya Kerajaan. Dia Maha Kuasa atas segala 
sesuatu. Ya Allah tidak ada yang mencegah apa 
yang Engkau berikan dan tidak ada yang mem- 
beri apa yang Engkau cegah. Nasib baik 
seseorang tidak berguna untuk menyelamatkan 
ancaman dari-Mu.“ | 
- ’ A o Ae 

cA) GG gs Y Oey aul YE LY -68 


oa 
° ea 


y 8 cle hy Lea Hi es 


*. Bukhari, 1/225, Muslim, 1/414 


- 4K 


AS SLY SLs «at %! ue 


peeaodt Aca fi, “juaal rippers 1 
‘Sy Gu Tabs a yay 


“Tiada ilah selain Allah, Yang Maha Esa, tidak 
ada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan dan 
pujaan. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. 
Tidak ada daya dan kekuatan kecuali (dengan 
pertolongan) Allah. Tiada ilah kecuali Allah. 
Kami tidak menyembah kecuali ke-pada-Nya. 
Baginya nikmat, anugerah, dan pujaan yang 
baik. Tiada ilah selain Allah, dengan memurni- 


< 80 > 


kan tbadah kepada-Nya, sekalipun orang-orang 
kafir membencinya.” } 


A id Pee Eis - area] 
dy AW Lededly call) OL —69 
- ar a rae. og 


YS a YW AY 033) 457 


4 c 


- 


gh Saad Wy uh OS a 


oe, 


so i or, 22 io 

gb sigs JS dle 

“Maha Suct Allah, Segala puji bagi Allah, Allah 

Maha Besar “ (dibaca 33 kali), “Tiada ilah selain 

Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya. Bagi- 

Nya kerajaan, Pujian dan Dia berkuasa atas 
segala sesuatu.” 2 


'. Muslim, 1/415. 

2, Muslim, 1/418, “Siapa yang mengucapkannya selesai 
shalat Aku ampuni dosa-dosanya walau sebanyak buih 
di fautan.” 


< 81> 


us > oe _) -70 
oe LOIN iT @y S51 Gi ye 


el ac » Kai KANai, 


ot O GE GH ow © Gl ey 


o Og 


HAT FE oy CS IS} gulé 56 


4 nes 5 - wg bebe 2 Eee : 
13) Aa le 5% oye GY Adal 5 


6 


eee! 
eS 


<82> 


Soi us > oii, 
J] WU al @ LUT oy 
6 tT inl Be @ Ul 
Ct ye 9 Lag wall 


€ Oy 


Dibaca setiap selesai shalat. ' 


o seal fell ga My all VG» -71 


1. Abu Daud 2/68, Shahih Tirmizi, 2/8, ketiga surat 
tersebut disebut “Al Mu‘awwizaat”, Fathulbaari, 9/62. 


< 83 > 


be Pi Ex 3 - aye 
SAT IS oye vent! 3 4g VHS! 


2a? sa 4 ae hie x eee 
Lgbam 0596 V5 Gog V5 oe 
1 . wie a4 
€ Qyabl Aol 505 


‘, “Siapa yang membacanya sehabis shalat tidak terlarang 
baginya untuk masuk syurga kecuali kematiannya.” 
Nasa‘i, Amalu!l Yaumi Walailah, no 100, Ibnu Sunny, 
no, 121, dishahaihkan Al-Albany, Shahih Jami’, 5/339, 
dan Silsilah Hadits Shahih, 2/697, no. 972. 


< 84> 


cg aes 4 


£ 


ep 

ee) Br o SF SO + ii 4S", 4, Ae i 43 
ihe ere ps sig acs vile ry 
(erally all 


Dibaca sepuluh kali setelah shalat 
Maghrib dan Subuh. ' 


Lindi Lake Ete J) gl -73 
op Pll any Whole Moby Leb 5 y' 
Cpl de 


‘| Tirmizi, 5/515, Ahmad, 4/227, lihat takhrijnya dalam 
Zadul Ma‘aad, 1/300. 


<85 > 


“Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada- 
Mu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik dan 
amal yang diterima.” 


Diucapakan setelah salam shalat 
Subuh.' 


26 
DOA SHALAT ISTIKHARAH 


hole Bal ! “aul -74 
2 tls (A Si sieal 
i yy ja CH cgabal elias 


Oya dE CT, mel Y; wins, 


‘| Ibnu Majah, Shahih Ibnu Majah, 1/152, Majmauz- 
zawa‘id, 10/111 


< 86> 


5 ae of bs es oy ogi 
eC re i —sebutkan keinginannya— 
3 SBE cas pol ABE cole Qo 
CS Oy ub JB J peony 
ob J AI Us ols 
iB ob cos yal asle’y otleny 
es pea is “aN (Ae ily 

ay ei « Os 
“Ya Allah, sesungguhnya aku minta pilihan 
yang tepat kepada-Mu dengan ilmu pengeta- 


huan-Mu, dan aku mohon (untuk mengatasi 
persoalanku) dengan ke-Mahakuasaan-Mu. Aku 


< 87> 


mohon kepada-Mu sesuatu dari anugerah-Mu 
yang Maha Agung, sesungguhnya Engkau 
Maha Kuasa, sedang aku tidak kuasa, Engkau 
mengetahui, sedang aku tidak me-ngetahuinya 
dan Engkau adalah Maha Mengetahui hal yang 
ghaib. Ya Allah apabila Engkau mengetahui 
bahwa urusan ini (sebutkan keinginannya) lebih 
baik dalam agamaku, kehidupanku, dan akibat- 
nya terhadap diriku, maka sukseskanlah untuk- 
ku, mudahkanlah jalannya, kemudian berilah 
berkah. Akan tetapi apabila Engkau mengetahui 
bahwa persoalan ini lebih berbahaya bagiku 
dalam agama, kehidupan dan akibatnya kepada 
diriku, maka singkirkanlah persoalan tersebut 
dan jauhkan aku daripadanya, takdirkan keba- 
ikan untukku dimana saja kebaikan itu berada, 
kemudian berilah kerelaan-Mu kepadaku.” ! 


'. Jabir bin Abdullah ra berkata: “Adalah Rasulullah 
mengajarkan kami (doa) Istikharah dalam semua 
urusan sebagaimana dia mengajarkan kami surat 
dalam Al-Quran, beliau bersabda: “Jika salah seorang 
kamu sedang) mengalami permasalahan maka 
shalatlah dua rakaat selain shalat fardhu, kemudian 
bacalah......(doa istikharah)”...Bukhari, 7/162. 


< 88 > 


Catatan: 


a. Kalimat yang bergaris bawah 
pada doa di atas, dapat diganti 
dengan redaksi berikut: 

dle ly dlele 
“Di dunia maupun di akhirat.” 


b. Tidak akan menyesal bagi orang 
yang beristikharah kepada Sang 
Pencipta dan bermusyawarah ke- 
pada Makhluk-Nya yang beriman 
dan berhati-hati dalam menangani 
persoalan. Allah berfirman: “..Dan 
bermusyawarahlah kepada mereka 
(para shahabat) dalam urusan itu. 
Bila kamu telah membulatkan te- 


kad, bertawakkallah kepada Allah” 
(QS. Ali ImrAn : 159) 


< 89 > 


o7 
ZIKIR PAGI DAN SORE ! 


Spotl ZAdT ge Wy ad Y Ait p 
2 af & Ane 


all Eee el 3 Weert 


'. Dari Anas dengan jalan Marfu’, (Rasulullah 3% 
bersabda): “Sungguh aku duduk bersama suatu kaum 
yang berzikir kepada Allah Ta‘ala dari shalat Shubuh 
hingga terbit matahari lebih aku sukai dari 
memerdekakan empat orang budak keturunan Ismail, 
dan sungguh aku duduk bersama suatu kaum yang 
berzikir kepada Allah dari Shalat Ashar hingga 
terbenam matahari lebih aku sukai dari memerdekakan 
empat (orang budak).” Abu Daud, no. 3667, Shahih 
Abu Daud, 2/698 


< 90> 


ec a Tie Slee 

a ne 3 aaah Vi] sodas 5h 
he ? 

2% oe Be gg Eee eee -f 

Css Osler V5 eels L5 42s 


i 


z ; dete _ ae 
gleam er NY ge wy a 
eg ee Fg 

4) nell Gal 55 


Sl sa yb > <I ~76 
Uy ph i dm Leet tg fl 


(x3) & ap 8b Gace A So 5 @ 


<91> 


Oh 3518 > <eisis,_— 
HER 5 OGEUS » Og 


7 4? - 


gasdt gg hal 5h ey Gp Cis 19) 


03) €@L5 Wb WI® 


SA GD oA! Ge Fo @ 


aed 


3) 8 Oy 


< 92> 


> Siapa yang membacanya tiga 
kali setiap pagi dan petang maka 
dicukupkan baginya dari segala 
sesuatu. ' 


as LS eels eel -77 
Y Sy ail YY ah Sesh 
phy ead WG Gua a CU pe 
ae i Oy Gib shh JS (le 
Sly BOR) G5 pil a 
8 pe NaS Ge be th 


a 


', Abu Daud, 4/322, Tirmizi, 5/567. Shahih Tirmizi, 3/182. 


a ey wile a 3 


“Kami telah memasuki waktu pagi, kerajaan 
milik Allah, segala puji bagi Allah. Tidak ada 
ilah selain Allah Yang Maha Esa, tiada sekutu 
bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan dan bagi-Nya 
pujian. Dia-lah yang Mahakuasa atas segala 
sesuatu. Ya Rabb, aku mohon kepada-Mu 
kebaikan hart int dan kebaikan sesudahnya. Aku 
berlindung kepada-Mu dari kejahatan hari ini 
dan ke-jahatan sesudahnya. Wahat Tuhan-ku, 
aku berlindung kepada-Mu dari kemalasan dan 
kejelekan di hart tua. Wahat Tuhanku, aku 
berlindung kepada-Mu dari siksaan di neraka 
dan kubur.“ } 


', Muslim, 4/2088 


< 94> 


Catatan: Jika sore hari kalimat cul 
diganti 4, kalimat as diganti 
ald, o.. 


Ainal GLG tel GL agli -78 
Oli, wipes Ghy tes Gh; 


A 
Io 4, 


7 xJ\ 


“Ya Allah, dengan rahmat dan pertolongan-Mu 
kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat 
dan pertolongan-Mu kami mema-sukt waktu 
sore. Dengan rahmat dan pertolongan-Mu kami 
hidup dan dengan kehendak-Mu kami mati. 
Dan kepada-Mu_ kebangkitan (bagi semua 
makhluk).” 


Pada sore hari membaca: 


<95 > 

Ch Genel Ghy al Gb eglit 
(peal Oy Gia aby Bs 

oo 4 oe “ > < @ 
COTY ANY oy Cai well ~79 
Sage le uly BLS uly cals 
is 4 oa r6 ¢ o¢ 0 ee 
“oe Ey SFI Cabiul Sus 55 

al “ os Po . 
ae le OU sii ae b& 
va “ es o + 7 & 2 
A YAS att Sl pl 


“Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, tiada 
Tuhan kecuali Engkau, Engkaulah yang 


'. Tirmizi, 5/466, Shahih Tirmizi, 3/142. 


< 96 > 


menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku 
akan setia pada perjanjianku dengan-Mu 
semampuku. Aku berlindung kepada-Mu dari 
kejelekan yang aku perbuat. Aku mengakui 
nikmat-Mu kepadaku dan aku mengakui dosaku, 
oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya 
tiada yang mengampunt dosa kecuali Engkau.” } 


AY WW CH als Ae 
LS Gis Y Sue CS 


psa 9 


(x4 . alpange Nos (sae 


‘| “Siapa yang membacanya dengan yakin pada sore hari 
kemudian dia meninggal maka dia akan masuk syurga, 
demikian juga jika (dibaca) pada pagi hari.” Bukhari, 
7/150. 


<97> 


“Ya Allah, sesungguhnya aku diwaktu pagi 
bersaksi kepada-Mu, malaikat yang memikul 
Arasy-Mu, malaikat-malaikat dan seluruh 
makhluk-Mu, sesungguhnya Engkau adalah 
Allah, tiada Tuhan kecuali Engkau Yang Maha 
Esa, tiada sekutu bagi-Mu dan sesungguhnyan 
Muhammad adalah hamba dan utusan-Mu.” | 


> Jika sore, kalimat yang bergaris 
bawah_ diganti dengan redaksi 
berikut: 


. "“Siapa yang membacanya setiap pagi dan petang 
sebanyak empat kali, Allah bebaskan dirinya dari api 
neraka”. Abu Daud 4/317, Bukhari, A/-Adabul Mufrod, 
no. 1201, Nasa‘i, Amafulyaumi wallailati, no. 9, Ibnu 
Sunny, no. 70. Sanad Abu Daud dan Nasa’‘i dihasankan 
oleh Syekh Bin Baaz, Tuhfatul Akhyar, hal. 2. 


< 98 > 


Y Sey Gs ae Ye wh 
[Ket ely toad ol oi en 


“Ya Allah, nikmat yang kuterima atau diterima 
oleh seseorang di antara makhluk-Mu di pagi ini 
adalah dari-Mu. Maha Esa Engkau, tiada sekutu 
bagi-Mu. Bagi-Mu segala puji dan kepada-Mu 
panjatan syukur (dari seluruh makhluk-Mu).” } 


wel i ob de og -82 


1. “Barangsiapa yang membacanya di pagi hari, maka 
sungguh telah bersyukur pada hari itu. Barangsiapa 
yang membacanya di sore hari, maka sungguh telah 
bersyukur pada malam itu.” Abu Daud, 4/318, An- 
Nasa‘i, Amalul-Yaumi, no. 7. Sanadnya dinyatakan 
hasan oleh Ibn Baaz, Tuhhfatul Akhyar, hal. 24. 


<99> 


onmeyay itll; Si uw ob 
03) cl y) ay a Ide 2s 


“Ya Allah, selamatkan tubuhku. Ya Allah, 
selamatkan pendengaraku. Ya Allah, selamatkan 
penglihatanku, tiada Tuhan (yang layak 
disembah) kecuali Engkau. Ya Allah! Sesung- 
gulinya aku berlindung kepada-Mu dari keku- 
furan dan kefakiran. Aku berlindung kepada-Mu 
dari siksa kubur, tiada Tuhan kecuali Engkau.” 


XS 


>» Dibaca tiga kali di waktu pagi dan 
petang. ! 


ale bY) a) Y a  -83 


pias pial Oy 95 Oly 


', Abu Daud, 4/324, Ahmad, /42, Nasa‘i, Amalulyaumi 
Wallailati no. 22, hal. 146, Ibnu Sinni no. 69, hal. 35, 
Bukhari, Adabulmufrod. Tuhfatul Akhyar, hal. 26. 


< 100 > 


“Cukup bagiku Allah (sebagai pelindung), tiada 
ilah selain Dia. Kepada-Nya aku bertawakkal 
dan Dia adalah Rabb Arasy yang Agung.” } 


i_ualt ial GULAE J «iti -84 
Cr Oa Jl qu a Bui J 


aa ‘ea fay: on shal 
ae oe gh wall sey) ly 


2047 


OES gtd FG « gilt | og Sy 


1 Ibnu Sinni, Amalulyaumi Wallailati, no. 72, hal. 37, Abu 
Daud, 4/321, sanadnya baik. 


<101 > 


oa 4 Zz va 

iL waa sEN5 dd ees) re) 
i. oso 
gow cP Jue O 
“Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada- 
Mu ampunan dan keselamatan di dunia dan 
akhirat. Ya Allah sesungguhnya aku mohon 
kepada-Mu ampunan dan keselamatan: dalam 
agamaku, duniaku, keluargaku, hartaku. Ya 
Allah tutuplah auratku (aib dan sesuatu yang 
tidak layak dilihat orang) dan berilah ketente- 
raman di hatiku. Ya Allah, peliharalah aku dari 
depan, belakang, kanan, kiri dan atasku. Aku 
berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku 

tidak mendapat bahaya dari bawahku.” ! 


Sb ssi Hal he wg) -85 
6s eS) PING Ol yond! 


‘Abu Daud dan Ibnu Majah, Shahih Ibnu Majah, 2/332 


Gj 


<102 > 


SBE ay ayy Of Agel Sua, 
ON 5 beh el SB be 


Oo- oO 
vue", EL rae 


“Ya Allah, Yang Maha Mengetahui yang ghaib 
dan yang nyata. Wahai Tuhan Pencipta langit 
dan bumi, Tuhan segala  sesuatu yang 
merajainya. Aku bersaksi bahwa tiada tuhan 
kecuali Engkau. Aku berlindung kepada-Mu 
dari kejahatan dirtku, setan dan balatentaranya, 
atau aku menjalankan kejelekan terhadap diriku 
atau mendorong orang Islam padanya.” | 


ee aa oa ae 


*. Tirmizi dan Abu Daud, Shahih Tirmizi, 3/142 


< 103 > 


he 


gy sled VG HST 8 sie 


dope, de @ 
(x3) oil ~ \ 
“Dengan nama Allah yang bila disebut, segala 


sesuatu di bumi dan langit tidak akan 
berbahaya. Dialah Yang Maha Mengetahui.” 


> Dibaca tiga kali. ' 

PLL Lay diy Ge) -87 
(x3) aa x RVeey peer 

“Aku rela Allah sebagai Rabb-(ku), Islam 

sebagai agama-(ku) dan Muhammad % 


sebagai nabi-(ku).“ 


> Diucapkan tiga kali. ? 


"| Abu Daud dan Tirmizi, Shahih Ibnu Majah, 2/332. 
2. “Siapa yang membacanya tiga kali saat pagi dan petang 
tiga kali maka Allah pasti akan meridhoinya pada hari 


“Wahai Yang Maha Hidup dan maha Terjaga, 
dengan Rahmat-Mu aku minta_ pertolongan, 
perbaikilah segala urusanku dan jangan engkau 
limpahkan (semua urusan) terhadap diriku 
walau sekejap mata.” | 


Zz 


Hy AU CUES! Qrely Lene! -89 
Wi ye UE Sh Qu ocala 


kiamat.” Ahmad, 4/337, Nasa‘i, Amalulyaumi, no. 4, 
Ibnu Sinni, no. 68, Abu Daud, 4/418, Tirmizi, 5/465. 
Ibn Baaz menyatakan hasan, Tuhfatul Akhyar. 
. Hakim, dia menyatakan shahih dan disetujui oleh Az- 
Zahabi, 1/545. Shahih Targhib wt-Tarhib, 1/273. 


<105 > 


Se oige Be0 $e feo ge Bros oe 
ae 60) 9 © pai 9 dowd :0 yl 
Yae ¢ Aaa k Soe be 


~y) AD Ue peu yp hy 3 361) OlAD g 


In Or or 


be bs 


“Kami masuk pagi, sedang kerajaan milik Allah, 
Tuhan penguasa alam. Ya Allah, sesungguhnya 
aku mohon kepada-Mu agar memperoleh 
kebaikan, pembuka (rahmat) pertolongan, caha- 
ya, berkah, dan petunjuk di hari ini. Aku 
berlindung kepada-Mu dari kejelekan apa yang 
ada di dalamnya dan kejahatan sesudahnya.” | 


artay) abd (le cei -90 
ES ois ey EY HIS Jes 


' Abu Daud, 4/322, dihasankan oleh Syuaib dan 
Abdulqadir Al-Arna‘uth, Tahgig Zaadulma‘aad, 2/273. 


< 106 > 


7-0 avo of 4 rye ie Ge 3B 
sal yl leg! de ts #B dyow 

£2 one a me is yaa 4 o ff (28 ,- 

oes pine cp OW bs Gg Lola Lagi 
“Diwaktu pagi kami memegang agama Islam, 
kalimat ikhlas, agama nabi kita, Muhammad dan 
agama ayah kami, Ibrahim alaihissalam, yang 
berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan 
tidak tergolong orang-orang musyrik.” | 


7 of 


(x100) Obores’s a) Ole —9] 
“Maha Suci Allah dan segala puji (bagi-Nya).” 
> Dibaca 100 kali. ? 


‘, Ahmad, 3/406-407, 5/123. Shahihul Jami; 4/290. 
2. Ahmad 3/406-407, Ibnu Sunny, Amafulyaumi wallailati, 
no. 34, Shahih Jami’, 4/209. 


< 107 > 


le hy cali ah, eal 
CL) sf C10) “ ee) , 


> Dibaca 10 kali atau 1 kali saja 
saat malas. ' 

° et . Bro + 4 ° “¢ - 
oh YE o> caitl ey 4) Y -93 


IS le hy Maa i GU Sd 


Comal 13) x 100) “a so 
> Dibaca 100 kali setiap pagi.” 


1 


. Nasa‘i, Amalulyaumi wallailati, no. 24. Shahih Targhib 
Wat-Tarhib, 1/272, Tuhfatul Akhyar, Bin Baaz, hal. 44. 
Lihat keutamaannya pada no. 255. 

?_“Siapa yang membacanya setiap hari seratus kali, maka 

dia bagaikan memerdekakan sepuluh budak, dan 

dicatat baginya seratus kebaikan, dihapus baginya 
seratus keburukan, dan dia terpelihara dari setan 
hingga sore dan tidak ada seorangpun yang 
mendapatkan keuatamaan seperti itu kecuali seseorang 


< 108 > 
(ABS SUE soderuy dill Ole -94 
GIS Sty ade US) andl Woy 


“Maha Suci Allah, aku memuji-Nya sebanyak 
makhluk-Nya, sejauh kerelaan-Nya, seberat tim- 
bangan arasy-Nya dan sebanyak tinta tulisan 
kalimat-Nya.” 


> Dibaca 3 kali di pagi hari. ' 
Lindt Like UtAT 5) 6g! -95 
(evil Widte WOE Lob 5 


yang mengamatkannya lebih banyak dari itu.” Bukhari, 
4/95, Muslim, 4/2071. 
', Muslim, 4/2090. 


< 109 > 


“Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada- 
Mu ilmu yang ber-manfaat, rizki yang baik dan 
amal yang diterima.” 


> Dibaca pagi hari. ' 
100) ad] Qgily ail Saat 96 


>». Dibaca seratus kali dalam 
sehari. 2 


(cent 13} x3) pe ls 


“Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah 
yang sempurna dari kejahatan apa yang Dia 
ciptakan.” 3 


', Ibnu Sunny, ‘Ama/utyaumi wallailati, no. 54, Ibnu 


Majah, no. 925. Dihasankan oleh Syuaib dan Abdulgadir 
Al-Arna‘uth, Tahqiq Zaadul Ma‘aad, 2/375). 

2. Bukhari dan Muslim, 4/2075. 

3. "Siapa yang membacanya pada sore hari tiga kali maka 
dia tidak akan tertimpa demam pada malam itu,” 


< 110 > 


> Dibaca 3 kali pada sore hari. 


ion Ui de ploy bo pill -98 
(x10) 


“Ya Allah, (sampaikanlah) shalawat dan salam 
kepada Nabi kami Muhammad.” 


> Dibaca 10 kali ' 
28 
ZIKIR MENJELANG TIDUR 


99- Kedua tangan digenggamkan 
satu sama lain, lalu membaca: 


Ahmad 2/290, Nasa’i, ‘Amalulyaumi wafllailati, no. 590, 
Ibnu Sunny, no, 68. Shahih Tirmizi, 3/187, Shahih Ibnu 
Majah, 2/266, Tuhfatul Akhyar, hal. 45. 

. “Siapa yang bershalawat kepadaku saat pagi sepuluh 
kali dan sore sepuluh kali, maka dia akan mendapatkan 
syafaatku pada hari kiamat”. Thabrani, Majma‘uz- 
zawa‘id, 10/120, Shahih Targhib wa Tarhib, 1/273. 


<111 > 


se te Ed 


aS 1 ABT ja Us > eoysial_-s 
Uy Ne Lalas 
€@rel yen AS 


ree Le 


b> ousisl, 


- 4 3f 
Sy 258! 
SES 5 GEL SE oO Gil 

< yee 


sat 5 lS os DCH 
E@LS NY EE WI @ 
s96) Us > oasis, 


cdl @ 2H pass 


<112 > 


oT Gs QU ie 3 ears 


€ Oe 

Kemudian dengan dua _ tapak 

tangannya, usapkan seluruh bagi- 

an tubuh yang dapat dijangkau, 

dimulai dari kepala, wajah dan 

tubuh bagian depan. Hal tersebut 
dilakukan 3 kali. ' 


©, grote ge te S- 7) x7 42a? 

ascall Jodt ge Yl al! Sit » -100 
eG a sO Ny kL wee Y 
ee eee vail gs 5 SI 


cs o < 7 es & 
og & pbs 25h Vp sede ait 


‘| Bukhari, 9/62, Fathulbaari, Muslim 4/1723 


<113 > 


a > £ 
cis Osh Sy HAE UG Seal 
os cp Ge a ieee 
ibis 25,5 5 Gob opeail 

4p ball Us gay 


Ley Ss25it ale } 101 


‘| “Siapa yang membacanya (ayat Kursi) saat hendak 


tidur, maka sesungguhnya dia selalu berada dalam 
perlindungan Allah dan tidak didekati setan hingga 
pagi hari.” Bukhari, Fathulbaari, 4/487 


<114> 
> oo- 4 ity oe 
Be 
Diacell Per ct arab ae 
en a2 IGS 8 os 
Si 225 6 Chee 
Bo ss OS Go) le dass 
Ces ys es a all 


de 


CS jabls Us Seely ca, WL 


<115 > 


£ z 


de Gal wy Sl freee 


(Bl pel yal 


“Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang 
diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian 
pula orang-orang yang beriman. Semuanya 
beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya. 
(Mereka mengatakan): “Kanu tidak membeda- 
bedakan antara seorang pun (dengan yang lain) 
dari rasul-rasul-Nya”, dan mereka mengatakan: 
“Kami dengar dan kami ta’at”. (Mereka ber- 
do‘a): “Ampunilah kami ya Tuhan kami dan 
kepada Engkaulah tempat kembali. 

Allah tidak membebani seseorang melainkan 
sesuai dengan kesanggupannya. la mendapat 
pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan 
ia mendapat stksa (dari kejahatan) yang 
dikerjakannya. (Mereka berdoa): “Ya Tuhan 
kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami 
lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kant, 
janganlah Engkau bebankan kepada kami beban 


<116 > 


yang berat sebagaimana Engkau bebankan 
kepada orang-orang yang sebelum kami. Ya 
Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada 
kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. 
Beri maaflah kami; ampunilah kami; dan 
rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, 
maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir.” 
(QS. Al-Baqarah 285-286) ! 


ge CRS) J) Geol -102 
si C5 CL$ dash 2b 
Lage QO Oy gaa 

Cpe Baus a bai Wy 


“Dengan menyebut nama-Mu wahai Rabb-ku, 
aku merebahkan tubuhku. Jika Engkau hendak 


‘| “Siapa yang membaca kedua ayat tersebut maka 
keduanya akan mencukupinya.” Bukhari, Fathulbaari, 
9/94, Muslim, 1/554. 


<117 > 


mencabut nyawaku maka kasihilah, dan jika 
Engkau biarkan (hidup) maka jagalah sebagai- 
mana Engkau menjaga hamba-hamba-Mu yang 
shaleh.” | 


vO ve 


ales Giles el re 
Gee Ye gea\ \gial Oy (gaa GES fre 
Aull euitui es “ai 


“Ya Allah! Sesungguhnya Engkau menciptakan 
diriku dan mematikannya. Mati dan hidupnya 
hanya milik-Mu. Apabila Engkau menghidup- 
kannya, maka peliharalah. Apabila Engkau me- 
matikannya, maka ampunilah. Ya Allah, 


‘, Bukhari, 11/126, Muslim, 4/2084. 


<118 > 


sesungeuhnya aku mohon kepada-Mu kesela- 
matan.” | 


or Qs unt. 3 —eu -104 
(x3) sts 


“Ya Allah, lindungilah aku (dari) azab-Mu pada 
hari Engkau bangkitkan hamba-bamba-Mu.“ 


> Dibaca tiga kali. 
Sth ipl wall Chowly -105 
“Dengan nama-Mu, ya Allah, aku mati dan 


hidup.” 3 


i aod (x33) dl OL -106 


1. Muslim /2083, Ahmad, 2/79, Ibnu Sunny, Ama/ulyaumi 
wallailati, no. 721. 

2. Abu Daud, 4/311, Shahih Tirmizi, 3/143 

3. Bukhari, Fathu/baari, 11/113, Muslim, 4/2083. 


<119 > 


Tee ae 
(%33) [p51 at's (x33) 


“Membaca Subhanallah (33x), AlHamdulillah 
(33x), Allahu Akbar (33x) .” ! 


eal Ngo! aan ~107 
JF 95 opt Gall Oy 
ey OS 
oh S Bf otyary fedylg anys 
sro Lal HT ht Bt 


w Pd oti kg gt 8 3 aa o 
sige OLS (cb O55i cat sgh 


'. “Siapa yang membacanya saat hendak tidur maka hal 
itu. lebih baik baginya dari (memiliki) seorang 
pembantu.” Bukhari, Fathulbaari, 7/71, Muslim 4/2091. 


Mw 


< 120 > 


cl, sis Saas Cd oN LT, 
bly sig US GA Fatal 
is val Sig ENS Coal ibus 
Br Hiberactapmrt| 


“Ya Allah, Tuhan yang menguasai langit yang 
tujuh, Tuhan yang menguasai arasy yang 
agung, Tuhan kami dan Tuhan segala sesuatu, 
Tuhan yang membelah butir tumbuh-tumbuhan 
dan byi buah, Tuhan yang menurunkan kitab 
Taurat, Injil dan Furqan (Al-Quran). Aku 
berlindung kepada-Mu dari kejahatan segala 
sesuatu yang Engkau memegang ubun- 
ubunnya. Ya Allah, Engkaulah yang pertama, 
sebelum-Mu tidak ada sesuatu. Engkaulah yang 
terakhir setelah-Mu tidak ada sesuatu. Eng- 
kaulah yang lahir, diatas-Mu tidak ada sesuatu. 
Engkaulah yang batin, dibawah-Mu tidak ada 


<121 > 


sesuatu, lunasi-lah utang kami dan berilah kami 
kekayaan kami hingga terlepas dari kefakiran.” | 


VUE Koabl coll a Lao 108 
EY yee 9S IGT, HUEY 
Sy he V5 A 


“Segala puji hanya bagi Allah yang telah 
membert kami makan dan memberi kami minum, 
mencukupi kami, memberi kami tempat 
berteduh. Betapa banyak orang yang tidak 
memiliki siapa yang mencukupinya dan mem- 
berinya tempat berteduh.” 2 


Bagels al wile gil ~109 


IS ey eI pon fa 


‘. Muslim, 4/2084 
2. Muslim, 4/2085 


zo og z 
CH SY Of Agal ASGeg 56 
¢ 7 ee ° a 


teks SAL yf gee cel 
110- Membaca (surat) As-Sajadah 
dan Tabarak (Al-Mulk). ” 


LS) cue eh gu -j1i1 


Cs) rere con is yal cee gy 
es oy) sab toledly ey 


1 Tirmizi dan Abu Daud, Shahih Tirmizi, 3/142. Terje- 
mahnya terdapat pada no. 85. 
2. Tirmizi dan Nasa‘i, Shahih Jami’, 4/255. 


<123 > 


Z 


CLs nls Vy bale Y GU hy 
casi si CS TOUR 


rey 


v 


& 


ell is oe) 


“Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepada-Mu, 
aku menyerahkan urusanku kepada-Mu, aku 
menghadapkan wajahku kepada-Mu, aku mere- 
bahkan punggungku kepada-Mu. Karena senang 
(mendapat rahmat-Mu) dan takut pada (siksaan- 
Mu, bila melakukan kesalahan). Tidak ada 
tempat perlindungan dan penyelamatan dari 
(ancaman)-Mu, kecuali kepada-Mu, Aku ber- 
iman pada kitab yang telah Engkau turunkan 
(melalui malaikat) dan (kebenaran) nabi-Mu 
yang Engkau utus.” | 


\ 


ae 


'. Rasulullah % bersabda kepada orang yang membaca- 
nya menjelang tidur: “Jika engkau meninggal, engkau 
meninggal dalam keadaan fitrah,” Bukhari, Fathufbaari, 
11/113, Muslim, 4/2081. 


<124> 


29 
DOA JIKA TERBANGUN 
PADA MALAM HARI 


s A f Pe A o Bed oa 
eer) sols aii Y al) Y -112 


Liege Oy OW lye! G5 
age Joet 
_ yaad al 


“Tiada ilah selain Allah Yang Maha Esa, Yang 
Maha Perkasa, Rabb langit dan bumi dan 
diantara keduanya, yang Maha Mulia lagt Maha 
Pengampun.” 

> Doa di atas dibaca_ jika 
membolak-balikkan tubuh pada 
malam hari. ' 


' Riwayat Hakim yang dishahihkan dan disetujui oleh Az- 
Zahabi, 1/540, Nasa‘, ‘Amalulyaumi wallailati, Ibnu 
Sinni, Shahihul Jami’, 4/213. 


<125 > 


30 


DOA APABILA ADA YANG 
MENAKUTKAN DALAM TIDUR 


ye La a US SF -113 
oy, cooks my alas’ Anat 
OY pabd Oh cbt ops 


“Aku berlindung dengan kalimat Allah yang 
sempurna dari kemarahan, siksaan dan keja- 
hatan hamba-hamba-Nya dan dari godaan setan 
(bisikan) serta jangan sampai mereka hadir 
(kepadaku).“) 


', Abu Daud, 4/12. Shahih Tirmizi 3/171 


< 126 > 


31 


YANG DILAKUKAN JIKA 
BERMIMPI BURUK 


114- Lakukan hal-hal berikut: 


Meniup (spt meludah) 3x. 
Berlindung kepada Allah dari 
Setan dan dari kebu-rukan apa 
yang dia lihat (Membaca: 
A’uzubullah minasysyaitha- 
nirrajiim). 

Tidak membicarakannya kepa- 
da siapa pun. 

Merubah posisinya dari yang 
semula. 

Bangun dan shalat jika dia 
menghendaki . ' 


'. Shahih Muslim, 4/1772-1773 


<127> 


32 
DOA QUNUT WITIR 


(ChA Coed (Jul gli -116 
Lab Sify CBE gad es 
ae eebes i toed ie J5u5 cel 
pal yal cap end a “a 
wD) ey i SEY iS elle 


clas OSU (Caste b 


“Yq Allah, berilah aku petunjuk sebagaimana 
orang-orang yang Engkau beri petunjuk, berilah 
aku perlindungan sebagaimana orang yang telah 
Engkau lindungi, uruslah aku sebagaimana 
orang yang telah Engkau urus. Berilah berkah 
apa yang Engkau bertkan kepadaku, jauhkan aku 


<128 > 


dari kejelekan apa yang Engkau tetapkan. 
Sesungguhnya Engkau yang menjatuhkan qada’ 
(ketetapan), dan tidak ada orang yang membe- 
rikan hukuman kepada-Mu. Sesungguhnya 
orang yang Engkau cintai tidak akan hina dan 
orang yang Engkau musuhi tidak akan mutlia. 
Maha Suci Engkau, wahai Rabb kami dan Maha 
Tinggi Engkau.” } 


Ls Se y abi is! gu -117 
Lo af git os CBee ler 


o 4 f 


SS abl Y its ay Sgt, 
cs ie B Je cist ws cal ROW 


1. Ashhabussunan, Ahmad Darimi, Hakim dan Baihagi. Di 
antara dua kurung menurut riwayat Baihaqi, Shahih 
Tirmizi, 1/144, Shahih Ibnu Majah, 1/194, Irwa‘ulghalil, 
Al Albany 2/172. 


<129 > 


“Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung 
dengan keridho'an-Mu dari kemurkaan-Mu, dan 
dengan keselamatan-Mu dan siksaan-Mu. Aku 
berlindung kepada-Mu dari ancaman-Mu. Aku 
tidak membatasi memuji-Mu. Engkau adalah 
sebagaimana yang Engkau sanjungkan kepada 
diri-Mu sendini.” } 


oad ely hs Sut AG -118 
Pip baby Gi Olly DoS 
CUE O) ELIE ey 
HES OQ Gabe GAL 
Yo SH eile aly 


‘ Ashhabussunan dan Imam Ahmad. Shahih Tirmizi, 


3/180, Shahih Ibnu Majah, 1/194, Irwa’ul Ghalil 2/175. 


-<130 > 


- Jo 
’ Sv. Oo, gv z 4 Oe AY4 oe 
nC ae Cars hy Ps BASS 

ay AK “fj ey 


“Ya Allah, sesungguhnya kami menyembah- 
Mu, kepada-Mu kami shalat dan sujud, kepada- 
Mu. Kepada-Mu kami menuju. Kami meng- 
harap Rahmat-Mu, khawatir terhadap siksa-Mu, 
sesungeuhnya siksa-Mu terhadap orang kafir 
adalah nyata. Ya Allah, sesungguhnya kami 
minta tolong kepada-Mu, minta ampunan 
kepada-Mu, kami selalu memuji-Mu dengan 
kebaikan, kami tidak kufur kepada-Mu, beriman 
kepada-Mu, kami tunduk kepada-Mu dan kami 
berlepas dari siapa yang mengingkart-Mu. “| 


‘. Riwayat Baihaqi, Sunan Al-Kubro, sanadnya_ shahih, 


2/211, Al-Albani menshahihkannya, Irwa‘ul Ghalil, 
2/170, hadits ini mauquf pada Umar. 


<131 > 


33 


ZIKIR SETELAH SALAM 
SHALAT WITIR 


(<3) pee GUN) ORL -119 
C9 SS 


“Maha suci (Engkau Ya Allah), Raja Yang 
Maha suci, Rabb-nya para malatkat dan 
malatkat Jibril.” 


34 
DOA SAAT GUNDAH DAN DUKA 


Sit cal od Sis gl aan -120 


1 Nasa‘, 3/244, Daruqutni. Tambahannya terdapat dalam 
riwayat Darugutni, 2/31 dan sanadnya shahih. Zadu/ 
Ma‘ad, tahqiq Syuaib dan Abdulgadir Al-Arna‘uth 
1/377. 


< 132 > 


va So 
‘ 


as Bug eel hal Gy 
out. Gf Syed 5 dus ane 
Us oy CT aN Gh ght JK, 


ve 


tid! acale ° sh ehes 3 By ff 


pe gu oie orice 
Qn) OT a abs Ol Sits ll 


OP SES asthe 5) aol 
son Clas; 


“Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba- 
Mu, anak dari hamba-Mu, ubun-ubunku 
(nasibku) ada di tangan-Mu, telah lalu hukum- 
Mu atasku, ketetapan-Mu atasku adil, aku 
mohon kepada-Mu dengan perantara semua 
nama mulik-Mu yang Engkau namakan sendiri, 


< 133 > 


atau Engkau turunkan dalam kitab-Mu, atau 
Engkau ajarkan seseorang dari hamba-Mu, atau 
Engkau rahasiakan dalam ilmu ghaib-Mu di 
sisi-Mu. Jadikanlah Al-Quran sebagai penawar 
hatiku, cahaya dalam dadaku, penghapus dukaku 
dan pengusir keluh kesahku.” ! 


od Ge Gh sbi dh pall -121 
Jo's oS pally Opty 
. SY ae iu glo; pet 


“Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepa- 
da-Mu dari keluh kesah dan rasa sedih, dari kele- 
mahan dan kemalasan, dari sifat bakhil dan pe- 
nakut, dari cengkraman utang dan penindasan”? 


'. Ahmad, 1/391, dishahihkan oleh Al-Al Bany. 
2. Bukhari, 7/158: “Adalah Rasulullah memperbanyak 
(membaca) doa ini,“ Bukhari, Fathulbaari, 11/173. 


< 134 > 


35 


DOA UNTUK KESEDIHAN 
YANG MENDALAM 


y poe pial al %! ai y -122 


SS Jal O53 


“Tiada ilah selain Allah Yang Maha Agung dan 
Maha Lembut, Tiada ilah selain Allah Rabb 
Arasy yang agung. Tiada ilah selain Allah Rabb 
langit dan bumi dan Rabb Arasy yang mulia.” | 


‘. Bukhari, 7/154, Muslim, 4/2092. 


< 135 > 


SSE YE «eff Head 5 oll -123 
et ally ese Bb ot SI 


z@ - 


os LY as gts 


“Ya Allah, rahmat-Mu aku harapkan, janganlah 
Engkau serahkan (segala urusanku) atas dirtku 
walau sekejap mata, perbaikilah segala urusan- 
ku, tiada tlah selain Engkau.” ! 


| Gis Cay dy Y-124 
Coda Ge CAS 


“Tiada ilah selain Allah, Maha suct Engkau 
sesungeuhnya aku adalah termasuk orang-orang 
yang Zalim.” > 


‘| Ahmad 5/42, Shahih Abu Daud, 3/959. 
2. Tirmizi, 5/529, Hakim, dia menyatakan shahih dan 
disetujui oleh Az-Zahabi 1/505. Shahih Tirmizi, 3/168. 


< 136 > 


oe Oe Cee ae 
Lees dy SST YD gy all ab -125 


“Allah adalah Rabb-ku, aku sedikitpun tidak 
menyekutukan-Nya.” | 


36 

DOA SAAT BERTEMU MUSUH 
DAN PENGUASA 

dye gb Chines Ul gil -126 


s 
° os 4, “F “s 20 Aye 
: ~ 33 Cf cr Ba) 
“Ya Allah, sesungguhnya aku menjadikan 
Engkau di leher mereka (agar kekuatan mereka 


tidak berdaya) dan aku berlindung dari 
keburukan mereka.” 2 


*. Abu Daud, 2/87, Shahih Ibnu Majah, 2/335. 
7, Abu Daud, 2/89, dishahihkan oleh Hakim dengan 
persetujuan Az-Zahaby, 2/142. 


“Ya Allah, Engkau adalah lenganku (peno- 
longku). Engkau adalah Pembelaku. Dengan 
pertolongan-Mu aku beraktifitas, dengan perto- 
longan-Mu aku menyergap dan dengan perto- 
longan-Mu aku berperang.” | 


73 


SSN ed ON -128 


“Cukup bagi kami Allah sebaik-batk pelindung“? 


‘. Abu Daud, 3/42, Tirmizi, 5/572, Shahih Tirmizi, 3/183. 
2. Bukhari, 5/172 


< 138 > 


37 


DOA SAAT MENGHADAPI 
PENGUASA ZALIM 


0 ¢ e264 G + Gale 

2 if 4 ° ° 
° - ° oy, 2o 7 Gove 

- 2 - & os 
ELIS ce aljals «Od on ons 

Oe: at “7 4a o o 

on % 7 0f 0 to ue Eaie 4% a, Oo 8 
SF Hay) ge del le bhai ol 
> iat iG - @ 
y “4h (te 
4s ey) aie brs Dye 
“Ya Allah, Rabb langit dan bumi, Rabb ‘Arasy 
yang agung, jadilah pendampingku dari fulan 
bin fulan dan kelompoknya dari makhluk-Mu, 
(agar) tidak ada seorang pun dari mereka 


berlaku  sewenang-wenang terhadapku atau 
melampaui batas, pembelaan-Mu amatlah besar, 


< 139 > 


pujian terhadap-Mu amatlah agung, dan tiada 
ilah selain Engkau.” } 


woes > (" CSI (os “oh ant (leno > 

o oe ‘ oy 1° Z 
pAb M AY Cit dy Sei 
Gh rH Ol si 5 rod ee ee { s} ° At 


4A 0 ae 4 .? éy° ie 
Seg a Ne 
Zz Z ae 3 

Ses aslle 5 asl 09 5x3 O98 


= os oS gu Ay opt 


1, Bukhari, Al-Adabul-Mufrod, ao. 707 


< 140 > 


Me je “oi 4 Oe “be ee ou 
(x3) lars ii y cleat S50 a 


“Allah Maha besar, Allah lebih mulia dari 
seluruh makhluk-Nya, Allah lebih mulia dari 
apa yang aku takuti, aku berindung kepada 
Allah yang tiada ilah selain Dia, Yang 
mengendalikan langit tujuh hingga tidak runtuh 
ke bumi kecuali denga izin-Nya dari kejahatan 
hamba-Mu fulan dan bala tentaranya serta 
pendukung-pendukungnya dari golongan jin 
dan manusia. Ya Allah, jadilah pendampingku 
dari keburukan mereka, pujian terhadap-Mu 
amatlah agung, perlindungan-Mu amatlah 
besar, Maha suci nama-Mu dan tiada ilah 
selain~Mu.” ! 


‘| Bukhari, A/-Adabu/Mufrod, no. 708, dishahihkan Al- 
Albany, Shahih Al-Adabul Mufrod, no. 546. 


<141 > 


38 
DOA ATAS MUSUH 


tre ee) See agli -131 
wg ONE at tad 


off 7 o 40 0 
re 359 we jl 
“Ya Allah yang menurunkan kitab, Maha cepat 
perhitungan-Nya, hancurkanlah pasukan-pasu- 


kan (musuh), Ya Allah kalahkanlah mereka dan 
goyahkanlah mereka.“ | 


39 


DOA SAAT TAKUT TERHADAP 
SUATU KAUM/KELOMPOK 


1. Muslim, 3/1362. 


<142> 


Cath ay fogetS'! gl! -132 
“Ya Allah, lindungilah saya dari mereka dengan 
apa yang Engkau kehendaki.“ | 
40 
DOA SAAT MENGALAMI 
KERAGUAN DALAM IMAN 


133- 
> Berlindung kepada Allah 
> Menghentikan keraguannya” 


Ales OL cal -134 


“Aku. beriman kepada Allah ‘dan para Rasul- 
Nya. “sh 3 


'. Muslim 4/2300. 
2. Bukhari, Fathufbaari, 6/336, Mustim, 1/120. 
3. Muslim, 1/119-120. 


< 143 > 
2 oe 3, Re tyke UF 
sls ceil Jai Se » -135 
a QL > < ow SZ gt . a“ oe 
4 BAe sch Kips Spt 
“Dialah Yang awal dan Dialah yang akhir, 
Dialah Yang nyata dan Dialah yang 


tersembunyi, dan Dia mengetahui terhadap 
segala sesuatu.”(QS. Al-Hadid: 3) ! 


41 
DOA AGAR DAPAT 
MELUNASI UTANG 

Rg UY ay gis! wel! ~136 


o G+ 


Sip Cpe Ces sls Lbel' > 


‘, Abu Daud, 4/329, Shahih Abu Daud, 3/962. 


<144> 


“Ya Allah, cukupilah aku dengan (rezeki)-Mu 
yang halal (hingga aku terhindar) dari yang 
haram. Perkayalah aku dengan kenikmatan-Mu 
(hingga aku tidak minta kepada) selain-Mu.” ! 


all Gye Gh SBE Sh gl -137 
Sey JES prally wipdly 
| SS aay ft hey gly 
> Terjemahnya Lihat no. 121 


42 


DOA SA’AT RAGU DALAM 
SHALAT DAN BACAANNYA 


Z 
ok Fe 


wr pl Olav! Go ably 381 -138 


'. Tirmizi, 5/560, Shahih Tirmizi, 3/180. 


<145 > 


“Aku berlindung kepada Allah dari setan yang 
terkutuk,” 
Lalu setelah itu meludahlah ke 
kiri 3. kali. ' 
43 


DOA ORANG YANG 
MENGALAMI KESULITAN 


ita LAY Wee ¥ Gli -139 
Ct 13) Otel aed CUT, Su 


“Ya Allah, tidak ada yang mudah kecuali apa 
yang Engkau mudahkan, dan tidak ada yang 
sulit jika Engkau menghendakinya mudah.” | 


‘. Muslim, 4/1729, dari hadits Utsman bin Al-‘Aash ra, 
beliau berkata: “Aku laksanakan hal itu maka Allah 
menghilangkan (gangguan tersebut) dariku.” 


< 146 > 


44 


UCAPAN ORANG YANG 
MELAKUKAN DOSA 


140- “Setiap hamba yang melaku- 
kan perbuatan dosa, lalu dia ber- 
suci, lalu bangun untuk shalat dua 
rakaat, kemudian dia_ istighfar, 
niscaya Allah ampuni dosanya.”? 


45 
DOA MENGUSIR SETAN 
DAN BISIKANNYA 


141- Ta‘awwuz (baca: A’uzubil- 
lahiminasyyaitanirrajiim’”)° 


. Shahih Ibnu Hibban, no. 2427, Ipnu Sunny, no. 351, 
Al-Hafiz berkata bahwa hadits ini shahih, Di shahihkan 
oleh Abdulgadir Al-Arna’uth, Takhrijulazkar An- 
Nawawi, hal 106. 

. Tirmizi, 2/257, Shahih Abu Daud, 1/283. 

3. Shahih Tirmizi, 1/77, QS Al-Mu‘minuun: 98-99. 


N 


< 147 > 


142- Mengucapkan azan. ' 


143- Berzikir dan membaca Al- 
Quran. ? 


46 


DOA SAAT MENGALAMI HAL 
YANG TIDAK DIINGINKAN 


fad ste Wy ait 03 -144 


“Allah telah mentagdirkannya dan apa yang Dia 
kehendaki Dia lakukan.” 3 


‘| Muslim, 1/291, Bukhari, 1/151. 

“Jangan jadikan rumahmu sebagai kuburan, 
sesungguhnya setan lari dari rumah yang didalamnya 
dibacekan surat Al Baqarah” Muslim 1/539. 

Termasuk yang dapat mengusir setan adalah zikir 
pagi dan petang, zikir saat berangkat dan bangun 
tidur, zikir masuk dan keluar rumah, zikir masuk dan 
keluar masjid, dan zikir lainnya yang disyariatkan 
seperti membaca ayat kursi saat berangkat tidur, 
membaca dua ayat terakhir surat Al-Baqarah dil. 

. "Mu‘min yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh 
Allah dari mu’min yang femah dan semuanya batk. 
Berusahalah untuk meraih apa yang bermanfaat 


< 148 > 


47 


UCAPAN BAGI ORANG YANG 
MENDAPATKAN KELAHIRAN 
DAN JAWABANNYA 


( 9407-8 2 oat h ayey 

OU o'p'gadt 3 GU att BG -145 
5G ae je a ve a 
Odd @'y Ag Sg 
SG + a] - 

oR S523 
“Semoga Allah memberkahimu atas pemberian- 
Nya kepadamu, engkau layak bersyukur, 


(semoga) anakmu cepat dewasa dan engkau 
dibert rizki berupa baktinya kepadamu “ 


bagimu, mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan 
femah, jika menimpamu sesuatu jangan katakan 
seandainya aku fakukan ini dan itu, akan tetapi 
katakanlah: “Allah telah mentaqdirkannya dan apa 
yang Dia kehendaki Dia lakukan”, karena ucapan 
“seandainya” akan membuka (peluang bagi) 
perbuatan setan”, Muslim 4/2052 


< 149 > 


Bagi yang diberi ucapan sela- 
mat, hendaknya menjawab: 


aa Nay ble Sug eu ial Su 
ling Opely dle tn ality AS 


“Semoga Allah memberkahimu dan membalas- 


mu dengan kebaikan dan engkau diberi rizki 
seperti itu dan balasanmu dilipatgandakan.” ' 


48 


DOA PERLINDUNGAN 
BAGI ANAK 


a Ni a lS Sits\ -146 
‘ oP UE es ioe oihts 


'. Shahihul Azkar An-Nawawi, Salim Al-Hilaly, 2/713. 


< 150 > 


“Aku berlindung kepada Allah untukmu berdua 
dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, 
dari segala setan, binatang yang berbisa dan ain 
(pandangan mata) yang menimpanya (yang 
dapat mengakibatkan sakit).“ 


49 
DOA KEPADA ORANG SAKIT 


4 orn % wore 2 b 7 
ail sO egh Gol Y -147 
“Tidak mengapa, semoga sakitmu ini membuat 
dosamu bersih, Insya Allah.“ 2 


Ha) G5 cael a SEI -148 
a O65 a 


* 
oa 


“Saya mohon kepada Allah yang Mulia pemilik 


1, Rasulullah # berdoa untuk perlindungan Hasan dan 
Husain dengan doa di atas. Bukhari, 4/119. 
2. Bukhari, Fathulbaari, 10/118. 


<151 > 


‘Arasy Yang Agung, agar Dia menyembuh- 
kanmu.” 


> Dibaca 7 kali. ' 


50 


KEUTAMAAN MENGUNJUNGI 
ORANG SAKIT 


149. Beliau (Rasulullah #%) bersab- 
da: “Jika seorang menjenguk sau- 
daranya yang muslim (yang 
sedang menderita sakit), maka 
seakan-akan dia berjalan-jalan di 
surga hingga duduk. Apabila 
sudah duduk, maka dituruni rah- 
mat dengan deras. Apabila dia 


‘| “Setiap muslim yang mengunjungi orang sakit yang 


belum datang ajainya kemudian dia membaca (doa 
diatas) 7 kali, maka (pasien tsb) akan disembuhkan.” 
Shahih Tirmizi, 2/210, Shahih al-Jami’ 5/180. 


<152 > 


berkunjung di pagi hari maka 
tujuh puluh ribu malaikat mendoa- 
kannya agar mendapat rahmat 
hingga sore. Apabila dia berkun- 
jung di sore hari, maka tujuh 
puluh ribu- malaikat mendoakan- 
nya agar diberi rahmat hingga 
pagi." ' 


51 


DOA ORANG SAKIT YANG 
TIDAK DAPAT SEMBUH 


or Oye 


ye je “abl gu ~-150 
SEY By gaol 


*. Tirmizi, Ionu Majah, Shahih Ibnu Majah, 1/244, Shahih 
Tirmizi, 1/286. Ahmad Syakir menyatakan bahwa 
hadits tersebut adalah shahih. 


<153 > 


“Ya Allah, ampunilah dosaku, berilah rahmat 
kepadaku dan temukan aku dengan teman yang 
tinggi derajatnya (para nabi dan orang 
shaleh).”' 


151- “Rasulullah #6 saat akhir 
hayatnya) memasukkan  kedua 
tangannya ke dalam air lalu meng- 
usap wajahnya seraya membaca: 


ASS opal Oy a YAY 


“Tiada ilah selain Allah, sesungguhnya setiap 
kematian ada sekaratnya.” 2 


‘. Bukhari, 7/10, Muslim, 4/1893 
?| Bukhari, Fathulbaari, 8/144 


“Tiada Tuhan selain Allah, Allah Maha Besar. 
Tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, 
tidak ada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa, 
tidak ada sekutu bagi-Nya, tiada Tuhan selain 
Allah, bagi-Nya kerajaan dan bagi-Nya pujian. 
Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada daya 
dan kekuatan, kecuali dengan pertolongan 
Allah.” | 


52 


MEMBIMBING (TALQIN) 
ORANG YANG SEKARAT 


153-“Siapa yang akhir ucapannya: 


1 Shahih Tirmizi, 3/152, Shahih Ibnu Majah, 2/317. 


<155 > 


“Laa Ilaaha Illallah” dia akan 
masuk syurga.™' 


53 
DOA SAAT TERKENA MUSIBAH 


oat hod io Neg Bien Oe. ig 

wohl 60 gaol y 4] ) A bl ~154 
a *e ° 

or, 0 440, Fe “oO 4 . oa 
Lem gh HENS mee Fl 
“Sesungguhnya kita milik Allah, dan kita akan 
kembali kepada-Nya. Ya Allah, berilah aku 
pahala atas musibah yang menimpaku dan 
gantilah darinya berupa kebaikan bagiku.” 2 


‘. Tirmizi, Ibnu Majah, Shahih Tirmizi, 3/152, Shahih Ibnu 
Majah, 2/317. 
2 Muslim, 2/632 


< 156 > 


54 


DOA SAAT MEMEJAMKAN 
MATA MAYAT 


csebut namanya) = “ab well -155 
3 dalol’s Catgell 3 die 3 @b's'5 
5 Uy bry GL yal b ale 


Ay 03 3 as rend cipal 


Oe 


. And 


* 
vad 


“Ya Allah, ampunilah fulan (sebut namanya) 
angkatlah derajatnya bersama orang-orang yang 
mendapat petunjuk. Hendaklah Engkau menjadi 
pengganti (memelihara) untuk anak turunan- 
nya. Ampunilah kami dan dia wahai Tuhan 


< 157 > 
Penguasa alam. Luaskan baginya dalam kubu- 
rannya dan berilah penerangan di dalamnya.” | 


55 
DOA DALAM SHALAT 


JENAZAH 
Aah 1 Sab) Gl -156 
ANY a Sty hie Ubty We, 


c's shou aLié ae aiets ee 99 


¢ 


39 Bally oS Se C29 Cig 


', Muslim, 2/634 


<158 > 


cabal ya |e Stay C013 fy ye 


ore 


ean desi e825) Le ey 


eel des) pal Ide “ys biel’, 


“Ya Allah, ampunilah dia (mayat), berilah 
rahmat kepadanya, selamatkan dia, ampunilah 
dan tempatkanlah di tempat yang multa (surga), 
luaskan kuburannya, mandikan dia dengan air 
salju dan es. Bersihkan dia dari kesalahan, 
sebagaimana Engkau mentbersiiikan baju yang 
putih dari kotoran, berilah rumah yang lebih 
baik dari rumahnya (di dunia), berilah keluarga 
(atau istri di syurga) yang lebih baik daripada 
keluarganya (di dunia), istri (atau suamt) yang 
lebih baik daripada istrinya (atau suaminya di 
dunia), dan masukkanlah dia ke syurga, jagalah 
dia dari siksa kubur dan neraka.” | 


‘| Muslim, 2/663. 


< 159 > 


ry 


chamita’ (Lites * acl well! -157 


ite dest ts Gal witty v4, 


Like dea Oy ety le a 


| baa, Cal Yaoi 


“Ya Allah, ampunilah orang yang hidup 
diantara kami dan yang mati, orang yang hadir 
diantara kami dan yang tidak hadir, laki-laki 
maupun perempuan. Ya Allah, Orang yang 
Engkau hidupkan diantara kami, hidupkan 
dengan memegang ajaran Islam, dan orang yang 
Engkau matikan diantara kami, matikan dengan 
memegang keimanan. Ya Allah, jangan meng- 


< 160 > 


halangi kami untuk memperoleh pahalanya dan 
jangan sesatkan kami sepeninggalnya.” | 


UsSs 3b O98 of OE pill -158 
ai ii op aa Sy es) 


yee 


nen cs an? a) hie 
cS ew) Las dias y Uae os 
wep Sy 


“Ya Allah, sesungguhnya fulan bin fulan dalam 
tanggungan-Mu dan tali perlindungan-Mu. 
Peliharalah dia dari fitnah kubur dan siksa 
neraka. Engkau adalah Maha Setia dan Maha 
Benar. Ampunilah dan belas kasthanilah dia . 


1, Ibnu Majah 1/480, Shahih Ibnu Majah,1/251. 


<161 > 


Sesungguhnya Engkau Dzat Yang Maha 
Pengampun lagi Penyayang.” | 


‘ 


aca hal Clg SHE eg -159 
auld SS Cob OSiy ees SI 
Oly wd 3 3 ose oS Oo} 


rer O- 7 “4 


“Ya Allah, (ntayat ini) adalah hamba-Mu, anak 
dari hamba-Mu, dia membutuhkan rahmat-Mu, 
Engkau tidak membutuhkan untuk menyiksa- 
nya. Apabila dia batik, tambahkanlah kebaikan- 
nya, dan apabila dia buruk maka ampunilah 
dosanya.” 2 


‘. Shahih Ibnu Majah 1/251. Abu Daud 3/211. 
2. Hakim, dia menyatakannya shahih, disetujui oleh Az- 
Zahaby, 1/359. Ahkaamuljanaaiz, Al-Albaany, hal. 125. 


< 162 > 


56 
DOA UNTUK 
MAYAT ANAK KECIL 


“9 o °o a @ 
pill NSE Gye obl AGU -160 
“Ya Allah, lindungilah dia dari azab kubur.” 


Baik juga  jika membaca | doa 
berikut: 


NGS 255 (by Abas Qu 
Gis Jat ghd! Uns Wey 
ae a oe 
oP Dus 3 dae sy oe 


ARK pal ids Ciad'y 43 


vcore 


< 163 > 


Ct Na Waly cold Gye 1 1415 


bial, wy sab Gul cALaT 
OLY Lae Oy%g 


“Ya Allah, jadikanlah kematian anak ini sebagai 
pahala dan simpanan bagi kedua orang tuanya 
dan pemberi syafaat yang dikabulkan doanya. Ya 
Allah, dengan musibah ini, beratkanlah timba- 
ngan perbuatan mereka dan berilah pahala yang 
agung. Anak ini kumpulkan dengan orang- 
orang yang shaleh dan jadikanlah dia dipelihara 
oleh Nabi Ibrahim. Peliharalah dia dengan 
rahmat-Mu dari siksaan neraka jahim.) 


‘| Hadits pertama diriwayatkan oleh Malik dalam Al- 


Muwatha’, 1/288, Ibnu Abi Syaibah, Al-Mushannaf , 
3/217, Ba ihagi, 4/9. Sanad nya dishahihkan oleh 
Syua‘ib Al-Arna’uth, Tahqiq Syarhussunnah Lil Baghawi 
5/357. Hadits kedua terdapat dalam Al-Mughni, Ibnu 
Qudamah, 3/416, Durus Muhimmah Li Aammaatil- 
ummah, Syekh Bin Baaz, hal. 15) 


<164 > 


BRR ERE a ge ig. 1s iiaiy 
(alg ibd WS Alert gill -161 
a <, 
A orl 
“Ya Allah, jadikanlah kematian anak ini sebagai 
simpanan pahala dan amal batk bagt kami.” 


57 
DOA TA’ZIAH 
bbl w W, Get w bo -162 
° 2 A 


“Sesungguhnya bagi Allah apa yang Dia ambil 
dan baginya pula apa yang Dia berikan. Segala 


'| Al-Baghawi, Syarhussunnah, 5/357, Abdurrozzaq, No. 


6588, Bukhari, 2/113. 


<165 > 


sesuatu baginya ada memiliki masa-masa yang 
telah ditetapkan, hendaklah kamu bersabar dan 
mohon pahala (dari Allah).” 


Baik juga jika dengan ucapan 
berikut: 


ee o a atc ° ¢ A 7 0° rq 
Dei cre ly Di asi asl 
ees by 

“Semoga Allah memperbesar pahalamu, dan 


kamu bisa berkabung dengan baik serta mayat- 
nya diampuni oleh Allah.” | 


54 


BACAAN SAAT MEMASUKKAN 
MAYAT KE LIANG KUBUR 


al Sys a des ai e~ -163 


*, Bukhari, 2/80, Muslim, 2/636. Al-Azkar, hal. 126. 


< 166 > 


“Dengan menyebut nama Allah dan atas 
sunnah Rasulullah.“ 3 


55 
DOA SETELAH PEMAKAMAN 


AS Qs ab ght -1064 
“Ya Allah, ampuni dan teguhkanlah dia“ 
60 
DOA ZIARAH KUBUR 
Cec sl fal wre ated! -~165 


¢ 


', Abu Daud, 3/314, dengan sanad yang shahih, Ahmad 


juga meriwayatkan dengan sanad yang shahih dengan 
lafaz: Bismillah Wa‘alaa Millati Rasululillan. 

. Jika selesai menguburkan mayat Rasutullah # berdiri 
dan bersabda: "Mintalah ampunan untuk saudaramu 
dan mohonkan untuknya keteguhan, karena sekarang 
diar sedang ditanya.” Abu Daud, 3/315, dishahihkan 
Hakim dan disetujui oleh Az-Dzahaby, 1/370. 


< 167 > 


ai sits O} BY Calasly sheath 


“8 So 8 4 A+ Ove ge 4 — 
Cp tned asi! 13) O gir SX 
eee ee 4 fo 7° be ake Z. 
oN SB a JU Gi ek, 
weclesy 
“Semoga  kesejahteraan untukmu, — wahai 
penghuni kuburan dari orang-orang mu'min 
dan muslim, dan sesungguhnya kamu Insya 
Allah akan menyusul kalian (Semoga Allah 
merahmati orang yang mendahului diantara kita 
dan mereka yang meyusul kemudian). Saya 


mohon kepada Allah untuk kami dan kalian 
keselamatan,” | 


*. Muslim, 2/671, Ibnu Majah, 1/494. Di antara dua tanda 
kurung adalah hadits Aisyah ra dalam riwayat Muslim, 
2/671, 


< 168 > 


61 
DOA KETIKA. ADA BADAI 
LAs GILT Ji sali -166 
mr yCRTOrry ay 
“Ya Allah, sesungguhnya aku aie kepada- 


Mu kebaikannya dan aku berlindung kepada-Mu 
dari keburukannya.” | 


Ay aS GUE SI gl -167 
hy S615 ay CL be SG igh be 
— oy) lg Le (pty ca oF 


4 Abu Daud 4/326, Shahih Ibnu Majah, 2/305. 


< 169 > 


“Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada- 
Mu kebaikannya, kebaikan apa yang terdapat 
padanya dan kebaikan apa yang dibawanya. Aku 
berlindung kepada-Mu dari keburukannya, 
keburukan yang ada padanya dan keburukan 
yang dibawanya,” | 


62 
DOA SAAT MENDENGAR PETIR 


4 S'S oe od GIS! ORY ~168 
; aie Cys SING 0 aot 


“Maha suci Allah yang petir bertasbih dengan 
memujinya dan begitu juga para malaikat, 
karena takut kepada-Nya.” ? 


‘. Muslim, 2/616, Bukhari, 4/76. 
2. Al-Muwattha’, 2/992, Al-Albany berkata sanadnya 
shahih secara mauquf. 


<170 > 


63 
DOA MINTA HUJAN 


ee De 


“Ya Allah, berilah kami hujan yang merata, 
menyegarkan tanaman, bermanfaat, tidak 
membahayakan. Kami mohon hujan secepatnya, 
tidak ditunda-tunda.” | 


aan (leet gl! eel gl _170 


“Ya Allah, berilah kami hujan.“ 2 
oa Cae aeed 442.47 0 GAT 
Choi's Sats el woh -171 


1. Abu Daud 1/303 dengan sanad shahih. 
2. Bukhari, 1/224, Muslim, 2/613. 


<171 > 


oP aha e So's “ytd 
pcre) Say eas 5) yostres aoe 
“Ya Allah, turunkanlah hujan kepada hamba- 
Mu,  ternak-ternak-Mu, berikan rahmat-Mu 
dengan merata, dan suburkan tanah-Mu yang 
tandus.” ' 


64 
DOA JIKA TURUN HUJAN 


ial Gee gl ~172 


“Ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat 
(untuk manusia, tanaman dan binatang).” 2 


65 
ZIKIR SETELAH TURUN HUJAN 


' Abu Daud, 1/305. Al-Adzkar oleh An-Nawawi, hal, 150 
2. Bukhari, Fathulbaari, 2/518 


<172> 


rere oO. S rod 4 
Alar dit Jad Vilas -173 
“Kami diberi hujan dengan anugrah dan rahmat 
Allah.” | 


66 
DOA AGAR HUJAN BERHENTI 


qui ae Y, aie “gu -174 
ca’ O'gbt, cot bt Ae] oe 
Peis Cala 


“Ya Allah, hujanilah disekitar tea jangan 
kepada kami. Ya Allah, berilah hujan ke dataran 
tinggi, beberapa anak bukit, perut lembah dan 
kepada tanah yang menumbuhkan pepohonan.” ? 


‘, Bukhari, 1/205, Muslim, 1/83 
2. Bukhari, 1/224, Muslim, 2/614. 


< 173 > 


67 


DOA SAAT MELIHAT HILAL 
(Bulan Tanggal Satu) 


oye 2 9 Zo ® 22 % 
Lede Atal gui G59 ait -175 
PMN, BING OIG GAYE 


“0 0 ve 
& 


a a é d 7 Rr Pha - 
uses Ly God WS iil 


“Allah Maha Besar. Ya Allah, tampakkanlah 
bulan tanggal satu itu kepada kami dengan 
membawa keamanan dan keimanan, keselamatan 
dan Islam serta mendapat taufig untuk 
menjalankan apa yang Engkau senang dan rela. 
Tuhan kami dan Tuhanmu (wahai bulan tsabit) 
adalah Allah.” | 


1. Shahih Tirmizi, 3/157 


<174 > 


68 
DOA SAAT BERBUKA PUASA 


ney yer aoe bs! Cas -176 
4 7 $ go = oy ye 
a cle Ol pV Cay 


“Telah hilang haus, dan urat-urat telah basah 
serta pahala akan tetap, Insya Allah.” ! 


Fe Z a a 
Lied, WLI 3) gl -177 
‘ e zZ ao Ss ° o 
os) At OF 5 ot ee) Coon 
“Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada- 


Mu dengan rahmat-Mu yang meliputi segala 
sesuat, supaya memberi ampunan atasku.” 2 


1 Abu Daud, 2/306, dit. Shahihul Jami’, 4/209. 
2. Ibnu Majah, 1/557, Syarah Al-Adzkar, 4/342. 


<175 > 


69 
DOA SEBELUM MAKAN 


178- Jika kalian makan, bacalah: 


AM) gene 
jika lupa diawal makan maka 
bacalah dipertengahannya: 


01g yl dal any 


“Dengan menyebut nama Allah di awal dan 
akhirnya.”) 


179- Siapa yang Allah beri rizki 
berupa makanan, hendaklah dia 
mengucapkan: 


dba 1 Caably a3 U Yu gi 


'. Ibu Majah, 1/557, Syarah Al-Adzkar, 4/342 


<176 > 


“Ya Allah, berkahilah kepada kami apa yang ada 
didalamnya dan berilah kami rizki berupa 
makanan yang lebih baik darinya.” 


Siapa yang diberi rizki minuman 
susu, hendaklah membaca: 


’ age 
“Ya Allah, berilah kamt berkah dengan 
minuman itu dan berilah tambahan lagi 
daripadanya.” ' 
70 
DOA SETELAH MAKAN 
a oOo a a ° 

Nie coabl cil a seat! -180 

ne teat! & 


‘. Tirmizi, 5/506, Shahih Tirmizi, 3/158. 


<177 > 


“Segala puji hanya bagi Allah yang telah 
memberi saya makanan ini, dan telah 
merizkikannya tanpa daya dan  kekuatan 
dariku.” | 


Fd Pr a P 6 ¢ ae a 6 ° 
Lib 15 tem a toad! -181 
Ge ee ee Os ewe yd 
(fo ex AX) re 648 Syl 
2 7 7 ve 
Gr Sor Qgro Ss ere 
Ay GE tine ‘Y's 
“Segala puji bagi Allah dengan pupian yang 
banyak, yang baik dan yang mengandung ke- 
berkahan didalamnya, bukan pujian yang tidak 


dianggap dan tidak dibutuhkan oleh Tuhan 
kami.“ 2 


1 Ashhabussunan kecuali Nasa‘i, Shahih Tirmizi, 3/159. 
2. Bukhari, 6/214, Tirmizi, 5/507. 


<178 > 


71 


DOA UNTUK ORANG YANG 
MENYEDIAKAN MAKANAN 


eg 85) Catt al yu Qh -182 
eo 4%or OF 9 


. oor yy oe a1; 


“Ya Allah berkahilah bagi mereka atas apa yang 
Engkau bertkan rizkt kepada mereka dan am- 
punilah serta kasihilah mereka.” | 


72 
DOA BAGI ORANG YANG 
MEMBERINYA MINUM 
ATAU INGIN MEMBERINYA 


‘| Muslim, 3/1615. 


<179 > 
Salg gaabl oo ov wo aaa -183 


“Yq Allah, berilah rizki berupa makanan bagi 
siapa yang telah memberikan saya makan dan 
berilah rizki minuman bagi stapa yang 
memberikan saya minum.” | 


73 


DOA KEPADA ORANG YANG 
MEMBERINYA BUKA PUASA 


ofr 4 2 0¢ 


JON U'peiall Sits ‘jedi -184 


Sle Ley een Salab 


FSG 


va 


Muslim, 3/126 


< 180 > 


“Telah berbuka di sisi kamu orang-orang yang 
berpuasa, makanan kamu telah dimakan oleh 
orang yang mulia, dan para malaikat telah 
mendoakan kalian.” } 


74 


DOA ORANG BERPUASA JIKA 
DIHIDANGKAN MAKANAN 
SEDANG DIA TIDAK BERBUKA 


185- Jika kalian diundang, penuhi- 
lah. Jika sedang puasa, doakanlah 
dia, jika tidak puasa, makanlah.? 


75 


UCAPAN ORANG BERPUASA JIKA 
DICACI SESEORANG 


', Abu Daud 3/367. Al-Albany, Takhrijulkalim, hal. 103. 
2. Mustim, 2/1054) 


<181 > 


y ¥ 
. pike Us! ite Ul -186 
“Sungguh saya sedang puasa, sungguh 
saya sedang puasa.” | 
76 


DOA SAAT MELIHAT POHON 
YANG BARU BERBUAH 


Sy Wyod b SB yy gl -187 
sli GU Buy wie Jd 
as 6 OY 


“Ya Allah, berilah berkah buah-buahan kami, 
berilah berkah kota kami, berilah berkah 
gantangan kami dan berilah berkah mud kami. ” 


‘1. Bukhari, Fathul Bari, 4/103, Muslim, 2/806 


<182 > 


77 


DOA KETIKA BERSIN DAN 
BAGI ORANG YANG 
MENDENGARNYA 


188- Jika bersin, ucapkanlah: 

al} oad! 
Lalu orang yang mendengar uca- 
pan tersebut mengucapkan: 


K 
cai Ge x” 
“Semoga Allah memberikan rahmat kepadamu.” 


Lalu) orang yang bersin  tadi, 
hendaklah mengucapkan: 


SI Caley ail Sas 


‘| Muslim, 2/1000 


< 183 > 


“Semoga engkau diberi hidayah Allah dan 
diperbaiki hatimu.” | 
78 


YANG DIUCAPKAN KEPADA 
ORANG KAFIR JIKA DIA 
BERSIN DAN MENGUCAPKAN 
HAMDALAH 


° ra’ - Jv of 4 2 ° ’ 

SY Glial ah AG -189 
“Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu 
dan memperbaiki hatimu.” ? 


79 
DOA BAGI PENGANTIN 


1, Bukhari, 7/125 
2. Tirmizi, 5/82, Abu Daud 4/308. Shahih Tirmizi, 2/354 


< 184 > 


Oe: tape ee: egy fee eyes 
bois Dyy GU ait Dy -190 


“Semoga Allah memberkahimu dan atasmu serta 
mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. 


80 


DOA SUAMI KEPADA 
ISTRINYA YANG BARU 
DINIKAHI DAN KEPADA 
HEWAN YANG BARU DIBELI 


a aod 


ey We UE 3) gl -191 
i Gb HET le GS 


‘| Ahlussunan, kecuali Nasa‘i. Shahih Tirmizi, 1/316 


“Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada- 
Mu kebaikan perempuan atau pembantu ini dan 
apa yang telah Engkau ciptakan dalam 
wataknya. Dan aku mohon  perlindungan 
kepada-Mu dari kejelekan perempuan atau 
pembantu ini dan apa yang telah Engkau 
ciptakan dalam wataknya.“ 


Apabila membeli onta hendak- 
lah pegang ujung punuknya, lalu 
berdoa seperti di atas. ' 


81 
DOA SEBELUM BERSETUBUH 


OU AS) e eGU call ey -192 


', Abu Daud, 2/248, Shahih Ibnu Majah, 1/324. 


< 186 > 


yy & le OS 
“Dengan nama Allah, Ya Allah fie kamt 
dari setan, dan jauhkan syetan dari apa yang 
Engkau rizkikan kepada kami.“ } 
82 
DOA SAAT MARAH 
o & oe OG, Z s 46 g 
spre J) Olas Go ably 361-193 
“Aku berlindung kepada Allah dari setan yang 
terkutuk.” 2 


83 


DOA SAAT MELIHAT ORANG 
YANG TERKENA MUSIBAH 


1, Bukhari, 6/141, Muslim 2/1028. 
2. Bukhari, 7/99, Muslim, 4/2015. 


< 187 > 
Lis JU gill a Waodi -194 
cos 2 we mers 9 ee BOYS 
aii ls 
“Segala puji bagi Allah yang menyelamatkan 
aku dari cobaan yang Allah berikan kepadamu. 


Dan dart karunia yang Allah bertkan kepadaku, 
melebihi orang banyak.” ! 


84 
UCAPAN SAAT DI MAJELIS 


CLS (le Uy J abl G5 -195 
Jeaals OFA) Ci 


‘| Tirmizi 5/494, Shahin Tirmizi, 3/153. 


< 188 > 


“Wahai Tuhanku, ampunilah aku dan terimalah 
tobatku, sesungguhnya Engkau Maha Mene- 
rima Taubat lagi Maha Pengampun.” ! 


85 
DOA PENUTUP MAJELIS 


Legal Bacsouy gli beta -196 
si aah eS FY ah Y of 
“Maha suci Engkau Ya Allah dan segala musi 
bagi-Mu, Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah 


selain Engkau, aku minta ampun kepada-Mu 
dan aku bertaubat kepada-Mu.“ ? 


'. Dari Ibnu Umar ra dia berkata bahwa dia pernah 
menghitung hingga 100 kali bacaan (seperti di atas) 
dalam satu majelis Rasulullah %, tapi beliau belum 
juga berdiri. Shahih Tirmizi, 3/152, Shahih Ibnu Majah, 
2/321. Lafaz hadits tsb menurut riwayat Tirmizi. 

2. Ashhabussunan, Shahih Tirmizi, 3/153 


< 189 > 


86 


DOA KEPADA ORANG YANG 
BERKATA: “GHAFARALLAHHU 


LAKA” (SEMOGA ALLAH 
MENGAMPUNIMU) 


oy 197 
“Begitu juga kamu.“ } 


87 


DOA KEPADA ORANG YANG 
BERBUAT BAIK 


1 ail BG -198 


“Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. “2 


1 Ahmad, 5/82, Nasa‘i, Amalulyaumi wallailati, hal. 218, 
no. 421 
2 Tirmizi, 2035, Shahih Tirmizi, 2/200. 


< 190 > 


88 


PERLINDUNGAN DARI FITNAH 
DAJJAL 


199- Menghafal 10 ayat pertama 
surat Al-Kahfi. 

Juga dengan mohon_perlin- 
dungan kepada Allah dari fitnah- 
nya sehabis membaca tasyahhud 
akhir setiap shalat. ' 


89 


DOA KEPADA ORANG YANG 
BERKATA “UHIBBUKA FILLAH” 
(Aku Mencintaimu Karena Allah) 


1 Muslim, 1/555, dalam satu riwayat dari akhir surat Al- 
Kahfi, Lihat hadits no. 55 dan 56 di kitab ini. 


<191 > 


“Semoga mencintaimu siapa yang menjadikan 
kamu mencintaiku karena-Nya.” ' 


90 


DOA KEPADA ORANG YANG 
MENAWARKAN HARTANYA 


OF 1g By BS apes 
CU tay GUal aU att Shu -201 


“Semoga Allah memberkahimu dalam keluarga- 
mu dan hartamu.” 2 


91 
DOA SAAT MELUNASI UTANG 


Z a melt ey ate ye 
aual 4 al 35 -202 


‘, Abu Oaud dengan sanad shahih, 4/333. 
?, Bukhari, Fathulbaari, 4/88, 


<192 > 


ove Par @ e se 7 ¢ 7 ve 
oo! ALS sje all aU 
slo's 

“Semoga Allah memberikan berkah kepadamu 
dalam keluarga dan hartamu. Sesungguhnya 


balasan meminjami adalah pujian dan 
membayarnya.” 3 


92 


DOA TAKUT 
DARI PERBUATAN SYIRIK 


° 
. 


Sal of GL Sef Si ell! -203 


Les Baal oleh Lt Gb 


Pa v7 


', Nasa‘i, Amalulyaumi wallailati, hal. 300, Shahih Ibnu 
Majah, 2/55 


<193 > 


et9 
“Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung 
kepada-Mu dari menyekutukan-Mu dengan 
sepengetahuanku, dan aku minta ampun 


kepada-Mu terhadap apa yang tidak aku 
ketahui.” | 


93 


DOA KEPADA ORANG YANG 
BERKATA: “BAARAKALLAH FIIK” 
(Semoga Allah Memberkahimu) 


4 Ger 

aul Dy Chis -204 
“Dan semoga Allah juga memberikan berkah 
kepadamu.” 2 


‘ Ahmad, 4/403. Shahihul-Jami, 3/233. 
2. Ibnu Sunny hal. 138, no. 278. Al-Waabil As-Shayyib, 
hai. 304. Tahqiq Basyir Muhammad ‘Uyun. 


<194 > 


94 
DOA UNTUK MENGUSIR 
PERKIRAAN BURUK 
V5 Seb OY Seb Y agli -205 


oa vo oe 
OS HY, ae YS 
“Ya Allah, tidak ada kesialan kecuali kesialan 
yang Engkau (ciptakan) dan tidak ada kebaikan 


kecuali kebatkan-Mu. Dan tidak ada ilah selain 
Engkau.” | 


95 
DOA NAIK KENDARAAN 


GaeL> AU LS cdl gy -206 


‘, Ahmad, 2/220, Silsilah As-Shahihah, 3/54, no. 1065. 


< 195 > 


7s sf - Cite GON rg 
ose MS Eee 5 a GAS wal 
call Soe iT é 3 ata 5 J hy 


A sek Oe ge 8 o Pre 
AN ST aul AU edd! cal Sade 


aa a ° 7 ° Daal 

AY BB od abe on Clb 
. n oe ea 3 
a er ba 


“Dengan nama Allah, segala puji bagi Allah. 
Maha Suci Tuhan yang menguasakan ken- 
daraan ini kepada kami, padahal kami sebelum- 
nya tidak mampu menguasainya. Dan sesung- 
guhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami 
(dihart kiamat). Segala puji bagi Alla, Allah 
Maha Besar, Maha Suci Engkau ya Allah!, 
Sesungguhnya aku menganiaya diriku, maka 


<196 > 


ampunilah aku. Sesungguhnya tidak akan 
mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau.” | 


96 
DOA SAFAR 


St Si ost a St a -207 
C2 ie oe ey 
Ql fa lbetS toy Ibs aay 
‘Jl Wa Uae S ‘its U 
oe Saal Soy assy 
US gbiy ie Wie Cle Ops Aa 


1 Abu Daud, 3/34, Tirmizi, 5/501. Shahih Tirmizi, 3/156 


< 197 > 


ie Grtall c eS wall «3 Odd 

os! | qui ay! 3d ial; 
es ae, pe) sy Ge Oh 
. SoSH Stahl 3 cal shy 


“Allah Maha Besar, Maha sucit Tuhan Yang 
mengusahakan kami untuk mengendarai ini. 
Sedang sebelumnya karm tidak mampu. Dan 
sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan 
(di hart kiamat). Ya Allah, sesungguhnya kami 
mohon kebaikan dan takwa dalam bepergian ini, 
kami mohon perbuatan yang meredhokanmu. Ya 
Allah, permudahlah perjalanan kami, jadikanlah 
perjalanan yang jauh seolah-olah dekat. Ya 
Allah, Engkaulah teman dalam bepergian dan 
yang mengurusi keluarga(ku). Ya Allah, 
sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari 
kelelahan dalam bepergian, pemandangan yang 


< 198 > 


menyedihkan dan perubahan harta dan keluarga 
yang jelek,” 


Apabila kembali, doa di atas 
dibaca dan ditambah: 


Opole OS Oe cO'pi CO’puT 


“Kami kembali dengan bertobat, tetap beribadah 
dan selalu memuji kepada Tuhan Kami.” | 


97 


DOA SAAT MASUK 
SUATU KAMPUNG/NEGERI 


vy gol Oya ty Gul -208 
Ly one S55 Lb 


‘. Mustim, 2/998 


<199 > 


lle ey bi Gy; Gilt 
4. 


He LN Shs cu Gy 


“Ya Allah, Tuhan tujuh langit dan apa yang 
dinaunginya, Tuhan penguasa tujuh bumi dan 
apa yang ada diatasnya, Tuhan yang menguasai 
syetan-syetan dan apa yang mereka sesatkan, 
Tuhan yang menguasai angin dan apa yang 
diterbangkannya. Aku mohon  kepada-Mu 
kebatkan desa ini, keluarga dan apa yang ada 
didalamnya. Aku berlindung kepada-Mu dari 


< 200 > 


kejelekan desa, penduduk dan apa yang ada di 
dalamnya.” } 
98 
DOA SAAT MASUK PASAR 


Bro + my 


OU es Y be dt Y! a} Y -209 
ed Sal as 7 Al aca 


° 


Be eae 8 ke 


? S60 cr 
Obes Ct Gao y SRG Cpe § 
a . af ves 7 : o 
MO A 2 4 he Zor, 
pb seo JS gle hy al 
“Tiada ilah selain Allah semata, tidak ada sekutu 


bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan dan pujian, Dui 
menghidupkan dan mematikan, Dita Maha 


‘. Hakim, dia menyatakan shahih dan disetujui oleh Az- 
Zahabi, 2/100, Ibnu Sinny, no. 524 


< 201 > 


Hidup dan Tidak akan mati, ditangan-Nya 
kebaikan, Dia berkuasa atas segala sesuatu.” | 


99 


DOA APABILA KENDARAAN 
TERGELINCIR 


2. dil gins -210 


100 
DOA MUSAFIR KEPADA 
YANG DITINGGAL 
do “ A ae x Js ? A o +0 rs 
ed YS) al we KF9 geal -211 
mresiKy 


'. Tirmizi 5/291, Hakim 1/538, Shahih Ibnu Majah, 2/21 
Shahih Tirmizi 3/152) 
2. Abu Daud, 4/296 dengan sanad shahih. 


< 202 > 


“Aku menitipkan engkau kepada Allah yang 
tidak akan menyia-nyiakan barang yang 
dititipkan.” } 


101 


DOA ORANG YANG 
DITINGGAL KEPADA MUSAFIR 


nN 


yes eae Stal’y clays ais! & 2g —212 


yee Oe Ae 


Mas cil yy 


“Aku titipkan kepada Allah agamamu, amanat- 
mu dan akhir perbuatanmu.” 2 


oa ve ° A Bee 2 
ASS 5 ab ces gl ah 35 -213 


3 ° oa Oo lee 
Seis Giese Si os, 


1. Abmad, 2/403, Shahih Ibnu Majah 2/133. 
2. Ahmad, 2/7, Tirmizi, 5/499. Shahih Tirmizi, 2/155 


< 203 > 


“Semoga Allah memberi bekal tagwa kepadamu, 
mengampuni dosamu dan  memudahkan 
kebaikan kepadamu dimana saja kamu berada.” } 


102 
ZIKIR KETIKA MENDAKI ATAU 
MENURUN DALAM SAFAR 


214- Jika jalan mendaki, membaca: 
si a 

Jika jalan menurun, membaca: 
2M OGL 


103 


DOA MUSAFIR APABILA 
BERANGKAT WAKTU SAHUR 


* Tirmizi, Shahih Tirmizi, 3/155 
2? Bukhari, Fathulbaari, 6/135 


< 204 > 


ror cd babe Qetlew Qos aow —215 
at sail (Bote Wy gle as 


. st oe Ne Ile 
“Telah ada yang bersaksi, bahwa kami memujt 
Allah (atas nikmat) dan cobaan-Nya yang batik. 
Wahai Tuhan kami, temanilah (peliharalah) 
kami, berilah kenikmatan kepada kami dengan 
berlindung kepada Allah dari api neraka.” ' 


104 


DOA SAAT SINGGAH 
DI SUATU TEMPAT 


Z 
rs 


“2 ald! abl GUIS, 361 -216 


‘. Muslim, 4/2086 


< 205 > 


“Aku berlindung kepada Allah dengan kalimat- 
kalimat-Nya yang sempurna dari keburukan apa 
yang Dia ciptakan” | 
105 
DOA KEMBALI DARI SAFAR 


217- Bertakbir sebanyak 3. kali 
setiap melewati tempat yang 
tinggi lalu membaca: 


oa 


3 rf : - ow = Avo + 4 . s 
AS A EU Y Oey a YN 
¥ ile ry Pad oe it S% ELS 
(Ogdy WS O gall CO gal ppl sgt 


*. Muslim 4/2080 


< 206 > 


“3 Z 2 
“pats 00S aul Ge O'pdal> ly 
7.0 7 7 Ho ee Paice Ar or 
od 4 ae Ape COLE 
“Tiada Tuhan selain Allah semata, tidak ada 
sekutu baginya, bagi-Nya kerajaan, bagi-Nya 
pujian, dan Dia berkuasa atas segala sesuatu. 
Kami kembali dengan bertobat, beribadah dan 
memuji kepada Tuhan kami. Allah telah 
menepati janji-Nya, membela hamba-Nya 
(Muhammad) dan menceraiberaikan sendiri 
golongan musuh.” | 


106 
UCAPAN KETIKA SENANG 
ATAU SUSAH 


218- Apabila mendapat sesuatu 
yang menyenangkan, ucapkan: 


' Bukhari, 7/163, Muslim, 2/980 


< 207 > 


4 be 8% pee ee pitted © 
SS CaSI gf acer lll al) aod 


“Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-Nya 
segala amal shaleh sempurna.” 


Apabila mendapat sesuatu yang 
tidak disukai beliau membaca: 


vos 7 a ° 
Je IS ge al noes 
“Segala puji bagi Allah atas segala keadaan.” | 


107 
KEUTAMAAN SHALAWAT 
Rasulullah #£ bersabda: 


219- "Siapa yang  bershalawat 
kepadaku sekali maka Allah akan 


‘| Ibnu Sinni, ‘Amalulyaumi waliailati. Al-Hakim, 1/499, 
Shahihul Jaami’, 4/201 


< 208 > 


memberikan. rahmat  kepadanya 
sebanyak sepuluh kali.” | 


220- “Jangan jadikan kuburanku 
laksana hari raya, bacalah sha- 
lawat kepadaku, sesungguhnya 
shalawatmu akan sampai kepada- 
ku dimana saja kamu berada,”2 


221- “Orang yang bakhil adalah 
mereka yang apabila aku disebut- 
kan dihadapannya, dia tidak ber- 
shalawat kepadaku.”* 


222- “Sesungguhnya Allah mem- 
punyai malaikat yang suka berja- 
lan-jalan di bumi, dia menyampai- 


‘, Muslim, 1/288 

2, Abu Daud, 2/218, Ahmad 2/367, Al-Adzkar An- 
Nawawi, hal. 97, tahgiq Abdul Qadir Al-Arna’uth. 

3. Shahihul Jami’, 3/25 dan Shahih Tirmizi, 3/177 


< 209 > 


kan kepadaku salam (shalawat 
yang dibaca) dari umatku.” ' 


223- “Siapa saja yang mengucap- 
kan salam (shalawat) untukku 
maka Allah mengembalikan ruhku 
supaya aku dapat menjawab 
salamnya.”? 


108 
MENGUCAPKAN SALAM 


Rasulullah #3 bersabda: 


224- “Kalian tidak akan masuk 
surga  sebelum — beriman, dan 
kalian belum dikatakan beriman 
sebelum kalian saling mencintai, 
maukah  kalian aku — beritakan 


1 Shahih An-Nasa‘i, 1/274, Hakim, 2/421 
2. Abu Daud, no. 2041, Shahih Abu Daud. 1/383 


< 210 > 


kepadamu_ sesuatu yang apabila 
kalian lakukan kalian akan saling 
mencintai, sebarkanlah salam di 
antara kalian."' 


225- “Ada tiga perkara yang apa- 
bila dikumpulkan ketiganya maka 
berkumpullah keimanan: Jujur ter- 
hadap diri sendiri, menyebarkan 
salam ke seluruh penduduk dunia, 
berinfak dalam keadaan fakir," 2 


226- Seseorang bertanya kepada 
Nabi #: “Manakah ajaran Islam 
yang paling baik?” Rasulullah 
bersabda: “Hendaklah engkau 
memberi makanan, mengucapkan 


'. Muslim, 1/74 
2. Bukhari, Fathulbaari 1/82, hadits mauquf mu’ailaq. 


< 211 > 


salam kepada orang yang kamu 
kenal dan yang tidak." 
109 
MENJAWAB SALAM ORAN G 
KAFIR 


227- Jika ada ahlul kitab meng- 


ucapkan salam, maka katakanlah: 
Ss 


2 Seley 
110 


DOA SAAT AYAM BERKOKOK 
DAN KELEDAI MERINGKIK 


928- Vika kalian mendengar ayam 
berkokok maka mohonlah kepada 


1 Bukhari, Fathufbaari, 1/55, Muslim, 1/65 
. Bukhari, Fathufbaari, 1/55, Muslim, 1/65 


< 212 > 


Allah karunia-Nya, karena saat itu 
dia melihat malaikat dan jika 
kalian mendengar ringkikan kele- 
dai maka _ berlindunglah kepada 
Allah dari syetan, karena saat itu 
dia melihat syetan.“ ' 


111 


DOA KETIKA MENDENGAR 
GONGGONGAN ANJING DAN 
RINGKIKAN KELEDAI 


229- “Jika kalian mendengar gong- 
gongan anjing dan ringkikan kele- 
dai di waktu malam maka berlin- 
dunglah kepada Allah dari mereka 
karena mereka melihat apa yang 
kalian tidak melihat." ? 


‘| Bukhari, Fathulbaari, 6/350, Muslim, 4/2092 
2, Ahmad 3/306, Shahih Abu Daud, 3/961. 


< 213 > 


112 


DOA KEPADA ORANG 
YANG DICACI 


330-7 


Uarb ee ip tail gu! -230 
aati ag aig U ews 


“Ya Allah, siapa saja diantara orang mu'min 
yang kucaci, jadikanlah sebagai amal ibadah 
baginya (untuk mendekat) kepada-Mu_ dihart 
kiamat.” ' 


113 


UCAPAN JIKA MEMUJI 
SEORANG MUSLIM 


231- Rasulullah #§ bersabda: “Apa- 
bila seseorang harus memuji sau- 


‘| Bukhari, Fathulbaari 11/171, Muslim 4/2007 


<214> 


daranya, katakanlah: “Aku kira si 
fulan demikian; 
A 


aot ain Je S3i V5 A any 


“dan Allah-lah = yang akan —_—menilai 
perbuatannya, dan aku tidak menilai seseorang 
di hadapan Allah.” 


Jika dia memang mengetahuinya. ! 


114 


UCAPAN SEORANG MUSLIM 
JIKA MENDAPAT PUJIAN 


Oa ley gery Y gg 232 
Ue platy Opals Vw J abr, 


"| Muslim, 4/2296 


< 215 > 


“0 ef 7G 
aa) "gly wy 
“Ya Allah, janganlah Engkau hukum aku atas 
apa yang mereka ucapkan, ampunilah aku atas 


apa yang mereka tidak ketahui, dan jadikanlah 
aku lebih baik dari yang mereka kira.” | 


233 
UCAPAN TALBIAH 


Z 2 Fs 2 
Ob bY GES eg GL -233 


t Yey- vee e . LO, Sunt 
CLS dead edd! Of el GU 
mOWOtA Broly 


‘| Bukhari, Al-Adabul-Mufrod, no. 761, Shahih Al-Adabul 
Mufrod, no. 585, kalimat diantara dua kurung adalah 
tambahan Baihaqi, Syu’abul Iman 4/228. 


< 216 > 


“Aku penuhi panggilanmu Ya Allah, tidak ada 
sekutu bagi-Mu, aku penuhi panggilan-Mu Ya 
Allah, sesungguhnya segala puji dan nikmat 
serta kerajaan hanyalah milik-Mu, tidak ada 
sekutu bagi-Mu.” | 


116 


TAKBIR SAAT MENDATANGI 
HAJAR ASWAD 


234- Nabi # melakukan thawaf di 
Ka’bah dengan menunggang onta, 
setiap kali dia melewati Hajar 
Aswad dia memberikan  isyarat 
kepadanya dengan sesuatu yang 
dia pegang seraya bertakbir.” ? 


', Bukhari, Fathulbaari, 3/408, Muslim 2/841. 
2. Bukhari, Fathulbaari, 3/476, yang dimaksud dengan 
“sesuatu” adalah tongkat. Fathulbaari, 3/472. 


< 217 > 


117 


DOA ANTARA HAJAR ASWAD 
DAN RUKUN YAMANI 


os LT 4 Gi ES » -235 


Ql lie tay as os Si 


“Ya Rabb kami, berikanlah kami kebaikan di 
dunia dan kebatkan di akhirat dan lindungilah 
kami dari azab neraka.” ' 


118 
DOA DI SHAFA DAN MARWA 


236- “Ketika beliau (Nabi) # dekat 


dengan bukit Shafa, beliau mem- 
baca: 


'. Abu Daud, 2/179, Ahmad, 3/411, Al-Baghawi, 
Syarhussunnah, 7/128. Shahih Abu Daud, 1/354. 
Ayatnya terdapat daiam surat Al-Bagarah: 201. 


Kemudian beliau  mulai dengan 
naik ke gunung Shafa _ hingga 
beliau  melihat Baitullah,  falu 
menghadap kiblat, lalu membaca 
kalimat Tauhid dan Takbir serta 
membaca: 


cg UE go hy tas ws 


ra “0 ay me + re ° Ks 
So) Odes ass| Yi as\ y APR 


< 219 > 


Ne aps cous “pas 7 (Ons 
Ody 
Beliau #2 membacanya sebanyak 
tiga kali dan berdoa di_ sela- 
selanya. Nabi # juga melakukan 
hal serupa di Marwah_ sebagai- 
mana beliau lakukan di Shafa.™’ 


119 
DOA HARI ARAFAH 


234- Rasulullah #% bersabda: 
“Sebaik-baik doa adalah doa pada 
hari Arafah, dan sebaik-baik apa 
yang aku ucapkan dan para nabi 
sebelumku adalah: 


* Muslim, 2/888 


< 220 > 
c BE - oe Se Bere ca oy 4 oh 
45 ACG SY Oey tS a Y 
sigs JS Ib shy Leo Wy Gus 


1 S 


ps 
. 130 
ZIKIR DI MASY’ARIL HARAM 
(MUZDALIFAH) 


238- “Beliau (Rasufullah #2) 
mengendarai Al-Qashwa (ontanya) 
hingga ke Masy‘aril-haraam, \alu 
beliau menghadap kiblat, berdoa, 
membaca takbir dan tahlil serta 
kalimat tauhid. Beliau  terus 
tinggal (bermalam) di sana hingga 


*, Tirmizi, Shahih Tirmizi 3/184, Sitsitah As-Shahihah, 4/6. 


< 221 > 


cuaca terang. Kemudian beliau 
berangkat (ke Mina) sebelum 
matahari terbit “'! 


121 
TAKBIR SAAT MELEMPAR 
JUMRAH DISETIAP LEMPARAN 


239- “Beliau (Rasulullah #) ber- 
takbir setiap kali melempar jum- 
rah dengan kerikil di  ketiga 
jumrah. Setiap selesai melem- 
par di jumrah pertama dan 
kedua beliau # maju dan ber- 
diri menghadap kiblat seraya 
berdoa dengan mengangkat 
kedua tangannya. Sedangkan 
pada Jumrah Aqabah _ Beliau 
melempar seraya bertakbir setiap 


1 Muslim, 2/891 


< 222 > 


kali lemparan kemudian  bertalu 
dan tidak berdiri lagi di sisinya.“! 


122 


DOA SAAT KAGUM 
TERHADAP SESUATU 


1 ail Ore -240 
“Maha suci Allah.” 2 


“ Allah Maha Besar.” 3 


123 
SUJUD SYUKUR 


‘| Bukhari, Fathulbaari, 3/583. 
2. Bukhari, Fathulbaari, 1/210, 390, Muslim, 4/1857. 
3. Bukhari, Fathulbaari, 8/441. Shahih Turmuzi, 2/103. 


< 223 > 


241- “Adalah Rasulullah % jika mendapatkan 
sesuatu yang menyenangkannya beliau bersujud 
sebagai rasa syukur kepada Allah Yang Maha 
Suci dan Maha Tinggi.” | 


124 
TERAPI PENYEMBUHAN 


243- Letakkan tangan pada bagian 
tubuh yang terasa_ sakit, lalu 
ucapkanlah: 


Al qn 
sebanyak 3X, lalu bacalah seba- 
nyak tujuh kali berikut ini: 


‘, Ahlussunan. Shahih Ibnu Majah, 1/233, Inwa‘ul Ghalil. 


< 224 > 


“Aku berlindung kepada Allah dan Kekuasaan- 
Nya dari apa yang aku dapatkan dan aku 
khawatirkan.” | 


125 


DOA JIKA TAKUT ATAS 
SESUATU YANG MENIMPA 
SAUDARANYA DARI APA 
YANG DIA LIHAT 


244- “Apabila seseorang di antara 
kamu melihat sesatu yang menga- 
gumkan pada saudaranya, baik 
pada diri atau hartanya, maka 
hendaklah dia mendoakan keber- 
kahan baginya. Sesungguhnya ‘Ain 
(pandangan mata yang memba- 
hayakan) adalah benar.” * 


‘| Muslim, 4/1728 
2. Ahmad 4/447, Ibnu Majah, Malik. Shahihul Jaami’, 
1/212, Zaadul Ma‘aad. 


< 225 > 


126 
UCAPAN SAAT TERKEJUT 


- 


A, oe 2s ee 
1a Yai Y -245 
“Tiada ilah selain Allah.” ! 


127 
BACAAN SAAT MENYEMBELIH 


Ce fel aa ny dil nt ~246 
a eee ares 
1 Seat gl HG 


“Dengan menyebut nama Allah, Allah Maha 
Besar, Ya Allah (sembelihan) ini dari-Mu dan 
untuk-Mu, Ya Allah terimalah (sembelihan) 
dariku.” 2 


‘| Bukhari, Fathulbaari, 6/181, Mustim 4/2208. 
2. Muslim, 3/1557, Baihaqi 9/287, di antara dua kurung 
adalah riwayat Baihaqi, 9/287 dan lainnya. 


< 226 > 


128 
DOA PENGUSIR SETAN 


Al OU a1 IK, Sf -247 
oe 3 ete Bae eae 
Let ot ot Vy CALs 
o + 70, & Or oe Yr oo + “@ 

o3 \ge Bae le yo ors slow 
Jn sa 
66 Y ab EH by Ww 


(A556 oe Oi 


a oa 


< 227 > 


“Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah 
yang sempurna, yang tidak akan diterobos oleh 
orang baik dan orang durhaka, dari kejahatan 
apa yang diciptakan-Nya, dari kejahatan apa 
yang turun dari langit dan yang naik 
didalamnya, dari kejahatan yang tumbuh di 
bumi dan yang keluar daripadanya, dari 
kejahatan fitnah-fitnah malam dan siang, serta 
kejahatan yang datang (di waktu malam) kecuali 
dengan tujuan baik, wahai, Tuhan Yang Maha 
Pengasih.” } 


129 
ISTIGHFAR DAN TAUBAT 


Rasulullah # bersabda: 


248- “Demi Allah, sungguh aku 
beristighfar dan bertaubat kepada 


1. Ahmad 3/419 dengan sanad yang shahih. Ibnu Sunny 
no. 637. Majma‘iz Zawa‘id, 10/127 dan Takhrij Ath- 
Tahawiyah Lil Arna‘uth, 133 


< 228 > 


Allah dalam sehari lebih dari 70 
kali." ' 


249- “Wahai manusia, bertobatlah 
kepada Allah, sungguh aku ber- 
tobat kepada Allah dalam sehari 
sebanyak 100 kali." ? 


250- "Siapa yang membaca: 


o vad G < 

pee YY AY ol what ai (fal 
ore ° e, ° ae 

AS! Spl apa coal 

“Aku minta ampun kepada Allah yang Maha 

Agung yang tidak ada Ilah selain Dia Yang 


Maha Hidup dan Terjaga, Aku bertobat kepada- 
Nya.” 


‘. Bukhari, Fathulbaari, 11/101. 
2. Muslim, 4/2076 


< 229 > 


Allah akan ampuni dia walau 
dia lari dari medan perang." ' 


251- “Saat yang paling dekat 
antara seorang hamba dengan 
Rabb-nya adalah dipertengahan 
malam terakhir. Jika kamu mampu 
untuk berzikir pada waktu_ itu 
maka lakukanlah.”? 


252- “Saat yang paling dekat 
antara seorang hamba dengan 
Rabb-nya adalah ketika_ sujud, 
maka perbanyaklah berdoa (saat 
sujud)."° 


253- “Sungguh hatiku (kadang) 
lupa dan sungguh aku minta 


', Abu Daud, 2/85, Tirmizi, 5/569, Shahih Tirmizi, 3/182. 
2. Tirmizi dan Nasa‘i 1/279, Shahih Tirmizi, 3/183 
3. Muslim, 1/350. 


< 230 > 


ampun kepada-Nya dalam sehari 
100 kali." ' 

130 
KEUTAMAAN TASHBIH, 
TAHMID, TAHLIL DAN TAKBIR 

Rasululjlah #§ bersabda: 


254- “Siapa yang membaca: 
edtinly di ath 


dalam sehari sebanyak 100 kali, 
maka akan diampuni kesalahan- 
nya walaupun sebanyak buih di 
lautan.” ? 


1 Muslim, 4/2075 
2. Bukhari, 7/168, Muslim, 4/2071 


< 231 > 


255- “Siapa yang membaca 
sebanyak sepuluh kali: 

Bo iG LES ae Owe ln Berek ei tie ge 
a} cd} EU ee Y ob at Yi any 


is gt ry, chao 1 ay eas rat 

PEt sgt 
maka dia bagaikan orang yang 
memerdekakan empat orang 


(budak) anak keturunan (Nabi) 
Isma‘i."! 


256- "Dua kalimat yang ringan 
(diucapkan) oleh lisan,  berat 
dalam timbangan (di akhirat) serta 
disukai oleh Ar-Rahman (yaitu): 


‘| Bukhari, 7/67, Muslim, 4/2071 


< 232 > 
AN) Os OL a deyg all Os 


* asl 


ad 


257- “Membaca: 
%! at) % cal hveniy i Diets 


Ss i ty 4 al 
lebih aku _ cintai dari terbitnya 
matahari" * 


258- “Tidak mampukah  kalian 
meraih seribu kebaikan  setiap 
hari?”, di antara hadirin ada yang 
bertanya: “Bagaimana kita dapat 
meraih seribu. kebaikan?” Beliau 
bersabda: “Bacalah Tashbih se- 


'. Bukhari, 7/168, Muslim, 4/2072 
2. Muslim, 4/2072. 


< 233 > 


banyak 100 kali, maka dicatat 
baginya seribu kebaikan dan diha- 
puskan seribu keburukan.” ‘ 


259- “Siapa yang membaca: 


ONeoey eelaall ail Ore 
akan ditanamkan baginya pohon 
korma disyurga."” 


260- “Wahai Abdullah bin Qais, 
maukah engkau aku tunjukkan 
diantara pundi-pundi surga?” Aku 
berkata: “Mau yaa_ Rasulullah,” 
Beliau # bersabda: “Bacalah: 


- 
aw 


Be the eee eee Seas @ 
bY 8B YG SY 


. Muslim 4/2073 

. Tirmizi, 5/511, Shahihul jaami‘’, 5/531 dan Shahih 
Tirmizi, 3/160) 

. Bukhari, Fathulbaari, 11/213, Muslim 4/2076. 


. 


o 


< 234 > 


261- “Ucapan yang paling Allah 
cintai ada empat (yaitu): 


Dari mana saja kamu mulai, tidak 
apa-apa.” ' 


262- “Seorang badui datang 
kepada Rasulullah #§ lalu berkata: 
“Ajarkan aku bacaan yang dapat 
@ku lakukan.” Beliau bersabda: 
“Bacalah: 


‘Muslim, 3/1685 


orang itu berkata lagi : “Itu semua 
untuk Tuhanku, mana untukku?” 
Beliau #% bersabda: “Bacalah: 


(get ae is th 


263- Jika ada seseorang yang 
masuk Islam, maka Rasulullah # 


‘. Muslim, 4/2072, Abu Daud menambahkan dalam 
riwayatnya: Tatkala orang Badui itu pulang Rasulullah 
#2 bersabda: “Orang itu telah memenuhi kedua 
tangannya dengan kebaikan.” 1/220. 


< 236 > 


mengajarkannya shalat, kemudian 
memerintahkannya untuk berdoa 
dengan doa berikut: 


itebly roel ro ul 


8355 bles 


264- “Sesungguhnya doa yang 
Paling utama adalah: 


AMS edt 
dan zikir yang paling utama 
adalah: 


'. Muslim, 4/2073 
2. Tirmizi, 5/462, Ibnu Majah 2/1249, Shahihul-Jaami’, 
1/362 


< 237 > 


265- “Ucapan-ucapan yang baik 
adalah: 


YG ca Sse at OR 
yd om , ° wie Au A 
S858 Wy Se WG AST ay cal 

1 wy 


131 
CARA NABI # BERTASHBIH 


266- Abdullah bin ‘Amr ra berkata: 
“Aku melihat Rasulullah #% meng- 
hitung bacaan tashbih dengan 
Gari) tangan kanannya."? 


‘. Ahmad no. 513 susunan Ahmad Syakir dengan sanad 
yang Shahih. Lihat Majma‘uzzawaa‘id 1/297. 
2 Abu Daud, 2/81, Shahih Al-Jami’, no. 4865 


< 238 > 


132 


BEBERAPA ADAB DAN 
KEBAIKAN 


Rasulullah #8 bersabda: 


267- “Jika malam telah tiba, maka 
laranglah anak kalian (keluar), 
apabila malam telah lewat sesaat, 
lepaskan mereka, tetapi tutuplah 
pintu dan sebut nama Allah (baca: 
bismillahirrahmaanirrahim). 

Sungguh setan tidak membuka 
pintu. yang tertutup, tutuplah 
tempat air dan sebutlah nama 
Allah. Tutuplah ternpat-terpatmu 
dan sebutlah nama Allah, sekali- 
pun dengan melintangkan sesuatu 
di atasnya dan padamkan lampu- 
fampumu.,”' 


‘, Bukhari, Fathulbaari, 10/88, Muslim, 3/1595 


Pow OO oO 


- 


< 239 > 


DAFTAR ISI 


Prakata Penerjemah ............... 4. 
Pengantar Penyusun.................. 
Keutamaan Berzikir ................64. 
Zikir bangun dari tidur ............. 
Doa saat mengenakan pakaian ..... 
Doa saat mengenakan pakaian 
Darter, sis, 16%. as Secuneeeetiee en seats 
Doa kepada orang yang memakai 
pakaian baru ...... 0. 
Ucapan saat melepas pakaian ...... 
Doa masuk WC............0e ; 
Doa keluar dari WC... 


Bacaan apabila masuk rumah ...... 
Doa pergi ke masjid.......0....000... 
Doa masuk masjid.........0....0.... 
Doa keluar dari masjid............... 
Zikir ketika mendengarkan azan ... 
Doa istiftah (setelah  takbirotul 
UPON) oc. 05. idk eeaads See Senza heats 


won 


18. 
19. 
20. 


EERE 


25. 
26. 
27. 
28. 
29, 


30, 
31, 
32. 
33. 
34. 
35. 


36. 


37. 


< 240 > 


Doa bangun dari rukuw’................ 
Zikir ketika sujud .........0.0... 

Doa duduk antara dua sujud ....... 
Doa sujud tilawah ....0.0. 


Sholawat nabi setelah tasyahhud .. 
Doa_setelah tasyahhud akhir 
sebelum salam... cceeceeee eee 
Zikir selesai shalat...........0 066. ..c08 
Doa shalat Istikharah............ 0.0... 
Zikir pagi dan sore... wdeate ars 
Zikir menjelang tidur.. Sssoaeticonassey 
Doa jika terbangun pada malam 
Nari 7.6025 2dinisasoteasevouputiensocsees 
Doa apabila ada yang menakutkan 
dalam tidur........... eee 


burtk: 203. techs cai leeisiets eae 
Doa qunut witir ee 
Zikir setelah salam shalat witir . 

Doa saat gundah dan duka........... 
Doa untuk kesedihan yang 


Doa saat bertemu musuh dan 


PENQUASA.... eee tee ee eee 
Doa saat takut menghadapi 


110 


125 


126 
127 
131 
131 


134 


136 
138 


38. 
39. 


< 241 > 


penguasa ZOWM............ ee ; 
Doa atas musuh.......5...6.cccsees 
Ucapan orang yang ‘kit suatee 
kaum/kelompok .0..........:cee 
Doa orang yang merasa ragu 
dengan keimanannya................4. 
Doa agar dapat melunasi utang..... 
Doa saat ragu dalam shalat dan 


Doa orang yang mengalami 
KeSUlitanns i icedeiecciscvevceptcticnsdaes 


Doa mengusir syetan dan 
GOdAANNYA 2... eee eeeeeeeteeeneeees 

Doa saat saat mengalami sesuatu 
yang tidak diinginkan ................ 
Ucapan selamat atas kelahiran 
bayi dan jawabannya............0.60.. 
Doa perlindungan bagi anak......... 
Doa kepada orang sakit......... ..... 
Keutamaan mengunjungi orang 


£73016] 1 | eee en eee ee 


141 


141 


142 
143 


144 


145 


146 


146 


147 


148 


149 


150 


151 


152 
154 


< 242 > 


Doa saat terkena musibah ............ 
Doa saat memejamkan mata 


Doa dalam shalat jenazah............ 
Doa untuk mayat anak kecil saat 
menshalatinya. .........0...cccccceeeenes 
Doa ta’Ziah....... ee ecceeeeeeees 


liang kubur............ 
Doa pemakaman ... 
Doa ziarah kubur......... 


Doa saat mendengar petir ............ 
Doa istisqo (minta hujan) ... 
Doa jika turun hujan ......... ihe 
Zikir setelah turun hujan...... 

Doa agar hujan berhenti ....... 

Doa saat melihat hilal .......... five 
Doa saat berbuka puasa ............. 
Doa sebelum makan ............0.... 
Doa selesai makan............... 00... 
Doa untuk orang yang menye- 
diakan makanan ................600.004 


Doa kepada orang yang 


155 


156 
157 


162 
164 


165 
166 
166 
168 
169 
170 
171 
172 
172 
173 
174 
175 
176 


178 


178 
179 


74. 


75. 


76. 


77. 


78. 


79. 
80. 


81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
87. 


88. 


< 243 > 


memberinya buka puasa............. 
Doa orang yang berpusa jika 
dihidangkan makanan dan dia 
tidak berbuka........... 00sec eee 

Ucapan orang yang berpuasa jika 
ada yang mencacinya.............008 
Doa saat melihat pohon yang baru 
Dberbuah, ..:..0.cessssscceccorss sees oes 

Doa saat bersin dan bagi orang 
yang mendengarnya..............0006 
Ucapan kepada orang kafir jika 
dia bersin dan bertahmid............. 
Doa bagi pengantin............... 6665 
Doa pengantin bagi dirinya dan 
saat membeli kendaraan.............. 
Doa sebelum bersetubuh............. 
Doa saat marah...........0.ccccceeeee 
Doa saat melihat orang yang 
terkena musibah.................6. 008 
Ucapan saat di majlis.................. 
Doa penutup majjis.............0.. 0. 
Doa bagi orang yang berkata 
semoga Allah mengampunimu..... 
Doa kepada orang yang berbuat 
baik kepadanya..................0.065 
Perlindungan dari fitnah Daijjal..... 


180 


180 


181 


182 


183 
183 


184 
185 
186 


186 
187 
188 
189 


189 
190 


89. 
90. 
91. 
92. 
93. 
94. 
95. 
96. 
97. 


98. 
99. 


100. 


101. 


102. 
103. 


104. 
105. 
106. 


< 244 > 


Doa kepada orang yang berkata : 
“Saya mencintaimu karena Allah” .... 
Doa kepada orang yang menawar- 
kan hartanya ............ eects 
Doa saat melunasi utang.............. 
Doa takut dari perbuatan syirik ... 
Doa kepada orang yang berkata 
Semoga Allah memberkahimu ..... 
Doa untuk eee persangkaan 


Doa safar (bepergian jauh)........... 
Doa saat masuk kampung atau 
sebuah negri........ ese eeeeeeeee een 
Doa saat masuk pasar 
Doa apabila kendaraan tergelincir 

Doa musafir kepada yang 
ditinggal «2... ee eee 

Doa orang yang ditinggal kepada 


Takbir dan tashbih saat safar ....... 
Doa musafir apabila berangkat 
waktu sahur.............0ccccceeeeee eae 

Doa saat singgah disuatu tempat .. 
Doa kembali dari safar ............... 
Ucapan ketika senang atau susah.., 


190 


191 
191 
192 


193 


194 
194 
196 


198 
200 
202 


203 


203 
220 


203 
204 
205 
206 


107. 
108. 
109. 


110. 


111. 


112, 
113. 
114. 
115. 
116. 


117. 


118. 


119. 
120. 
121. 
122. 
123. 
124. 
125. 


< 245 > 


Keutamaan shalawat Nabi .......... 


Mengucapkan salam................ 

Menjawab salam kepada orang 
kafir yang memberi salam... 

Doa saat ayam berkokok: “dae 
keledai meringkik....0.....0. cc... 


Doa saat mendengar gonggongan 
anjing dan ringkikan keledai ....... 
Doa kepada orang yang dicaci...... 
Ucapan jika memuji seseorang...... 
Ucapan seseorang jika dipuji....... 
Ucapan talbiah...... ee ee 
Takbir jika mendatangi Hajar 
As Wad ssc ctecsstseiatsessnnan vene eed 
Doa antara rukun Yamani dan 
Hajar Aswad...........0ccee 
Doa saat berdiri di Shafa dan 
Matwai scoccics ssc tdevsvee dois waite ten ter : 
Doa pada hari Arafah............ 0... 
Doa di Muzdalifah...........00.0... . 
Takbir saat melempar jumrah....... 
Ucapan Saat kagum ............0...... 
Sujud syukur... ee 
Terapi penyembuhan................. 
Doa jika takut atas sesuatu yang 
menimpa saudaranya dari apa 


207 


126. 
127. 


< 246 > 


yang dia lihat................ccee 
Ucapan saat terkejut......000..... 0. 
Bacaan saat menyembelih............ 
Ucapan pengusir setan................ 
Istighfar dan taubat................... 
Keutamaan tashbih, tahmid, tahlil 
Cara Nabi % bertashbih ............ 


Beberapa 
Daftar Isi 


adab dan kebaikan........ 


225 
225 
226 
227 


230 
237 
238 
239 


| all Guam 


dN yp reSeal (coil y 
Comal 89 day) 
ust 
cpilarnd ilbg Cyd olis d nan 
im 3 


ALB Tg Bgcly ci glad! iSkLy deo, FU! uc 
play Lathan! dec gh 


Aer tsb teheahe Ma > Ls Ltn pL a et IT: $ 
NUTS TESERAASE pesld PESTO / ake Vth Ns hit 14 4/ 
SWiaysihotmnall com ee n 


